DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA 
Direktur Pusat Kajian Hadis 


KUMPULAN | 


AYAT-AYAT AL-QURAN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ 
Dengan Memahami Bacaan Imam 


ne 


Al-Mughni Press 


DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA 
Direktur Pusat Kajian Hadis 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ 
Dengan Memahami Bacaan Imam 


om 


Al-Mughni Press 


Fathullah, Ahmad Lutfi 


40 Kumpulan Ayat-ayat Al-Qur'an Populer dan Sering Dibaca Imam 
/ Ahmad Lutfi Fathullah / Jakarta, Cet. 1, Januari, 2015 
176 hlm; 


15cmx21 cm 


ISBN : 978-979-1244-11-4 


Judul 
40 Kumpulan Ayat-ayat Al-Qur'an Populer 
dan Sering Dibaca Imam 


Penulis 


DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA 


Editor & Setting 
M. Khoiru Anwar 


Desain Cover 


Agus Salim 


Penerbit 
Al-Mughni Press 
Komplek Perguruan Islam Al-Mughni 
Jl. Gatot Subroto Kav. 26 Jakarta 


Daftar Isi 


se ZA 


Daftar Isi — 5 

Kata Pengantar — 9 

Fiqh Memilih Bacaan Al-Qur'an dalam Shalat — 13 
Bacaan Shalat Rasulullah saw — 15 


Surat-surat yang sering dibaca Imam - 18 


Al-Baqarah 2 : 183-186 — 23 
Al-Baqarah 2: 254-257 - 27 
Al-Baqarah 2 : 261-265 - 31 
Al-Baqarah 2 : 283-286 - 35 
Aal Imran 3 : 18-20 — 39 
Aal Imran 3 : 102-108 — 41 
Aal Imran 3: 110-115 — 45 
Aal Imran 3 : 133-136 — 49 
Aal Imran 3: 190-194 — 51 

. Al-Nisa 4: 1-6 — 55 

. Al-Maidah 5:6-9 — 59 

. Al-An’am 6:159-165 - 63 

. Al-Taubah 9: 128-129 — 67 

. Yusuf 12:1-6 = 69 

. Ibrahim 14:5-8 - 73 

. Al-Nahl 16 : 125-128 - 7 

. Al-Isra 17:1-10 - 79 

. Al-Isra 17 : 78-85 - 83 

. Al-Kahf 18 : 1-13 - 7 

. Al-Kahf 18 : 102-110 - 91 


دہ رد ری ہے ای کی الك Pe‏ 


نم نم لم لم لم ہم 
O‏ یر MI NN N‏ 


ہم ہم ہم NR‏ 
كح ل ONO‏ 


Al-Mu'minun 23 : 1-16 - 95 
Al-Nur 24 : 35-38 — 99 
Al-Furqan 25 : 72-77 — 103 
Al-Rum 30: 1-11 - 7 
Luqman 31:12-19 - 111 
Al-Ahzab 33: 21-24 - 115 
Al-Ahzab 33 : 40-48 — 117 
Al-Ahzab 33 : 70-73 — 121 
Yasin 36 : 77-83 — 123 

Saad 38:71-88 — 125 
Al-Zumar 39 : 71-74 — 129 
Fussilat 41 : 30-35 — 133 
Al-Fath 48 : 1-6 — 137 
Al-Fath 48: 27-29 — 141 
Al-Hujurat 49 : 1-6 — 145 
Al-Mujadalah 58 : 9-11 - 149 
Al-Hasyr 59:18-24 — 151 
Al-Saff 61: 10-14 — 155 
Al-Jumu'ah 62: 9-11 - 159 
Al-Munafiqun 63: 9-11 - 161 
Al-Taghabun 64 : 11-18 - 163 
Al-Tahrim 66 : 8-12 - 167 


21. 
22, 
23 
24. 
25. 
26. 
Ad: 
28. 
29. 
30. 
31: 
32. 
29: 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 


Penutup - 171 
Indeks — 173 


Kata Pengantar 


RI ZA 


Alhamdulillah. Pujian yang sesungguhnya dan sempurna 
hanyalah milik Allah. Tuhan yang telah menjadikan manusia 
sebagai mahluk paling sempurna, menurunkan untuk mereka kitab 
petunjuk al-Qur'an, yang pasti akan mengantarkan orang kepada 
kebahagiaannya, Tuhan yang menjadikan shalat sebagai media untuk 
berinteraksi antara manusia dengan Tuhan dan mewajibkan orang- 


orang yang mendirikannya membaca dua-tiga ayat-ayatnya. 


Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Rasulullah, 
Nabi yang luar biasa sabarnya, sangat patuh pada aturan Tuhannya, 
sangat rindu sama Tuhannya dan selalu membaca dan melantunkan 


firman-firman Tuhannya. 


Semoga shalawat dan salam juga tercurah kepada para sahabat, 
kerabat dan juga pengikutnya. Amin. 


Wa badu. 


Shalat berjama'ah merupakan amal dan kebiasaan yang selalu 
harus diupayakan oleh setiap mu'min yang shaleh atau yang berupaya 
untuk shaleh. Ketika hal ini diupayakan oleh sekelompok orang, 
lalu mereka berjama'ah di masjid-masjid besar, ada kenikmatan yang 
terasa. Enaknya berjama'ah, tempat yang semakin rapi, suara imam 
yang merdu, bacaannya yang agak panjang, surat dan ayat bacaannya 
yang semakin beragam. Namun dibalik itu semua, ada kekurangan 


yang semakin terasa. 


Ketika suara imam yang enak, bacaannya juga beragam, namun 


sayang, semakin beragamnya bacaan imam, semakin tidak mengerti 


si mamum ini akan bacaan dan pesan ayat yang dibaca imam. 


Berbeda kondisinya ketika dia shalat di tempat biasa, meski suara 
imamnya kurang fasih dan kurang merdu, namun yang dibacanya dia 
hafal dan tahu maksudnya. Itu karena imam tidak pernah mengganti 
bacaannya, .. Itu ..dan Itu saja. 

Nah, untuk melengkapi langkah-langkah perubahan positif yang 
ditunjukkan oleh banyak masjid dan banyak kaum muslimin, maka 
penulis mengumpulkan 40 kumpulan ayat yang sering dipilih dan 
dibaca imam waktu shalat. 


40 kumpulan ayat ini, bukan hasil survey, bukan hasil Guick 
count dan bukan juga hasil wawancara. Semua berdasarkan catatan 
perjalanan penulis selama belajar, mengajar, kuliah, menjadi mamum 
dan juga menjadi Imam. Perjalanan penulis shalat di Makkah, 
Madinah, Syam, Maghrib, Masyrig, Asean, Eropa dan Australia. 
Dengan imam besar, imam kecil, yang hafiz dan belum hafiz, yang 


fasih dan yang tidak fasih. 


40 kumpulan ayat ini bukan dipilih penulis, akan tetapi dicatat 
penulis dalam perjalanan shalat. Karena itu, jika didapati berbeda 
dengan sebuah masjid tertentu, maka sangat mudah untuk dipahami 
sebabnya. Mungkin karena Imam di masjid anda hafal al-Qur'an dan 
bacanya berkelanjutan dari awal sampai akhir. Atau Imam masjid 
termaksud hanya hafal satu-dua surat saja yang dipilihnya sendiri. 
Atau ayat yang dibacanya merupakan bagian dari juz ke 29 dan 30 


yang penulis kategorikan, semuanya masuk kategori standar. 


40 kumpulan ayat ini tidak memuat ayat-ayat yang terdapat di 
juz ke 29 dan 30. Alasannya, surat-surat yang ada dalam dua juz ini 
terlalu sering dibaca Imam, sehingga kumpulan ayat-ayatnya bukan 


lagi 40, tapi bisa sampai 100. Alasan kedua, ayat dan surat yang 


terdapat di juz 29 dan 30 adalah surat-surat yang sudah dihafal kaum 


muslimin dan menjadi hafalan standar. 


Jika pun masih harus masuk, maka penulis memasukkannya 
dalam bab khusus tentang surat-surat yang paling sering dibaca dari 
juz 29 dan 30. 


40 kumpulan ayat ini, berisi 42 kumpulan, bukan persis 40. 
Hal ini mengikut istilah populer dikalangan ahli hadis dengan Hadis 
Arbain, namun mereka memperbolehkan adanya tambahan 1,2,3 
hadis. Begitupun penulis dalam buku ini, terpaksa menambahnya 
menjadi 42 karena adanya beberapa kumpulan ayat yang memang 


sering sekali dibaca para imam. 


Untuk menyusunnya, dapat dilakukan dengan 2 metode. 
Urutan surat atau berdasarkan tema. Semuanya punya kelebihan 
dan kekurangan. Penulis memilih menyusunnya berdasarkan urutan 
surat, namun ditampilkan tema besar kandungan ayat. Sedangkan 
urutan tema, penulis melampirkannya dalam bab indeks. Wal hasil, 
ketika pembaca ingin memilih ayat atau kumpulan ayat berdasarkan 
tema, maka bukalah indeks tersebut. 


Di lapangannya nanti, ketika pembaca membaca dua atau tiga 
ayat pertama, ingatannya akan mengenang bahwa ayat ini yang 
dibaca imam di Masjid Haram kemarin, atau yang tadi dibaca imam 
di Masjid Istiglal dst. Artinya, penulis mengutip ayat-ayat kumpulan 
ini dari tempat yang tepat dan berhentinya pun di tempat yang tepat. 
Hasilnya, kutipan ayat boleh jadi dimulai dari dua ayat sebelum ayat 
tema besar ada, dan berhenti bukan pada ayat di mana tema besar 
ada, akan tetapi harus ditambah satu atau dua ayat agar cocok dengan 


makna besar ayat-ayat yang ada. 


Buat pembaca, penulis menyarankan untuk membaca semua 


kumpulan ayat ini yang berjumlah 42 kumpulan, 273 ayat. Usai 
membaca semua, penulis yakin, ingatan pembaca akan membawa 
mulutnya berkomentar: Ini, ayat ini yang selalu terngiang-ngiang. 
Atau ayat ini yang selalu menggetarkan jiwa. Atau ayat ini yang selalu 
saya dengar di masjid ini atau itu. 

Yang lebih baik lagi, hafalkan semua kumpulan ayat-ayat ini. 
Fahami makna dan pesan-pesannya, insya Allah shalat kita akan lebih 
baik dari sebelumnya. 

Buku ini akan diterbitkan dalam 4 versi. 1. Buku kertas; 2. Buku 
dalam bentuk PDF; 3. Buku dalam bentuk e-book; 4. Dalam program 
Android yang bisa disimpan di hp dan dilengkapi dengan suara. 


Ke depannya lagi, penulis sudah merencanakan untuk 
mengembangkan buku ini dengan menambahkannya dengan 
tafsirnya, dan itu diambil dari 7 kitab Tafsir yang paling populer dan 
paling baik. 

Akhirnya, dengan segala kekurangan yang ada, penulis mengharap 
dan berdoa semoga buku ini bermanfaat dan menjadi amal jariah 
buat penulis, orangtua penulis dan mereka-mereka yang telah berjasa 
dalam penerbitan buku ini, juga mereka yang telah membangun 
dan mengembangkan Pusat Kajian Hadis dengan segala bentuk 


aktifitasnya. Kritik dan saran membangun selalu penulis nantikan. 


Wassalam 


Jakarta, Rabi'ul Awwal 1436 


Ahmad Lutfi Fathullah 
Direktur Pusat Kajian Hadis 


Fiqh Memilih Bacaan Al-Qur’an dalam Shalat 


Allah swt mempersilahkan kita membaca al-Qur'an, termasuk 


ketika shalat, ayat atau surat yang mudah buat kita. 


Kata mudah bisa ditafsirkan, yang mudah dihafal atau sudah 
dihafal, dapat juga ditafsirkan mudah diingat dan menjadi ingatan. 


Sebagai dalil dari kesimpulan di atas adalah firman Allah swt 
dalam surat al-Muzzammil (73) ayat 20. 


7775 ہک ASE‏ و و ر وور Go‏ ”.> و شش و Br aver‏ 
© ِنَ ريك بعلم أنك تقوم أدَف من ثلث اليل sao‏ وثلته, وطايفة 
A = = 2 =‏ > 

A > 4 E z 1 € Se 
Pa سے و و ہہ‎ 1,” Y ATEA TAT سو‎ LI 3677 rn ۲ Fi 
Ss والتہار علم أن لن تخصوه‎ JAN Sa من الین معك‎ 
de 


LA AE 24‏ ر ر صد A‏ £ 2,5 
يک فافرءوأ ما a‏ من lesa‏ علم أن کون منک مض 


Y 


ہے 4 مي JAN j TA‏ ”4< ہے ں مهلا دس Che‏ 
وء‌اخرون OR pe‏ 3 الارض Ja‏ من dy les ANI Juas‏ 
z € de‏ 
A‏ ہے ` vad y‏ مو Y‏ ار بت ے؟۔ ACAI NA‏ 
Jawa oa‏ الہ فاقر‌وا ما یسر مته وأقيموا الصَلوة وءاتوا 

E PA 


A مر‎ A 2/ > روه‎ vr 


٤‏ هم ہے نے مگ : ا 
آقرضوا الله فرضا ES‏ وما lyase‏ لافس جن خبر تجدوه 


ہے 


be 


> 2 227 . ب فور BAT‏ 
DA AE‏ عور ي ) 


Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) 

berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam 

atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang 
yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah 


mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu 
itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa 
yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan 
ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan 
di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang 
di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al- 
Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah 
pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang 
kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya 
di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar 
pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang. 


Kata mudah di atas, dibawa juga dalam hal jumlah ayat. Ulama 
Fiqh sepakat bahwa bacaan minimal dalam shalat adalah 1 ayat. 
Maksimalnya tidak terbatas. 


Batasan yang terbaik adalah kondisi. Jika menjadi imam shalat, 
terlebih di masjid atau musholla pasar atau airport, maka pilihan 
terbaik adalah 3 sampai dengan 5 ayat saja. Jika shalat sendiri, terlebih 
shalat malam, maka dipersilahkan untuk membaca sampai ratusan 


ayat. 


Selain itu, para imam juga sering memilih bacaan sesuai dengan 
kondisi atau pesan yang akan disampaikan. Jika shalat isya? malam 
Jumat, maka biasanya imam memilih 3 ayat terakhir di surat al-Jum'ah 
yang mengabarkan kewajiban shalat Jum’at dan keutamaannya. 
Berbeda ketika hari itu menjelang Ramadhan, maka imam akan 
membacakan surat al-Baqarah ayat 183 sebagai pesan kewajiban 
berpuasa Ramadhan. Demikian seterusnya. 


Nah, yang perlu diperhatikan imam adalah masalah urutan. 


Sebaiknya ayat atau surat yang dibaca dirunut sesuai dengan urutan 


yang ada sekarang dalam al-Qur'an. 


Contoh. Imam ingin membaca ayat 78-85 dari surat al-Isra di 
raka'at pertama, maka pilihan berikutnya pada raka'at kedua adalah 
surat setelah al-Isra' atau ayat di al-Isra' setelah ayat 85. 


Namun demikian, jika ternyata imam membaca mundur, di 
raka'at pertama baca al-Isra dan raka'at kedua baca al-Nisa', shalatnya 
tetap sah menurut semua mazhab. Imam al-Syafi'i hanya menilainya 


sebagai makruh. 


Bacaan Shalat Rasulullah saw 


Surah atau ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah saw dalam 
shalat-shalatnya sangatlah beragam. Ada yang sangat panjang, ada 
yang sedang, ada juga yang pendek. Hal ini paling tidak menunjukkan 
kebolehan memilih surah dan ayat yang disukainya. 


Ada riwayat menarik, Rasulullah saw sering membaca surah al- 
Kafirun dan al-Ikhlas dalam banyak kesempatan shalat yang beliau 
lakukan, termasuk shalat qobliyah subuh. 


2 pd 
£ oc 


عن أبي ERa‏ أن رَسُول الله صل الله عليه وہ قرا في ر کعتی 
pal‏ الکافزون وٴقل a‏ الله أحد. 

Dari Abu Hurairah ra, beliau berkata bahwa Rasulullah saw membaca 

dalam dua rekaat fajar: Qul Ya ayyuhal Kafirun dan Qul Huwallahu 


Ahad. 
(HR. Muslim) 


Sahih Muslim, hadis no. 1195; Sunan al-Nasai, hadis no. 936; Sunan Ibn Majah, hadis no. 
1138. 


Ada lagi beberapa riwayat seputar bacaan Rasulullah saw dalam 


shalatnya, antara lain : 


: عن البَرَاءِ بن عازب‎ - ١ 


—n\ 


ن اي صلی en‏ كان في سفر ففرأ في العشاء 
في SH A‏ بان BIETE‏ 


Dari al-Bara’ ibn Azib ra yang bercerita : 
bahwa Rasulullah saw dalam sebuah perjalanan membaca dalam 
salah satu dari dua rekaat shalat Isya surah al-Tin wa al-Zaitun 


(HR. al-Bukhari dan Muslim) 


o p 
5 


ES 


demós‏ اط 000ھ 


Dari Buraidah ra, beliau berkata : 
Dahulu Rasulullah saw pernah membaca waktu shalat isya surah 
Al-Syamsyi wa dhuhaha dan sejenisnya dari surat-surah yang 
ada. 


(HR. al-Tirmizi, al-Nasa'i, dan Ahmad) 


Sahih al-Bukhari, hadis no. 725; Sahih Muslim, hadis no. 706; Sunan al-Tirmizi, hadis no. 285 
Sunan al-Tirmizi, hadis no. 284; Sunan al-Nasai, hadis no. 989; dan Musnad Ahmad, hadis no. 


21916. al-Tirmizi berkata bahwa hadis ini hasan. 


: عَنْ قطبة بن مالك قال‎ =y 
JANG A لمیر في‎ de Le a 
AMES باستّات فی‎ 


Dari Quthbah ibn Malik yang berkata : 
Saya mendengara Rasulullah saw membawa dalam shalat subuh 


pada rakaat pertama : Gol JA (surat Qof 5:10) 
(HR. Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa’i dan Ibn Majah) 


یھ ےر ہے وره a a”‏ - 2 8 
أن رَسول اللہ صلی الله علیّه وَسَلمْ كان یقراً في الظهر والعصر 
بِالسّمَاء ذات البُرُوج وَالسَمَاء وَالطارق وَشبُههما. 


Dari Jabir ibn Samurah ra, beliau bercerita bahwa : 
Rasulullah saw ketika shalat Zuhur dan Asar pernah membaca 
surah wa al-sama@ zat al-buruj dan wa al-samai wa al-Tarig dan 
surah-surah sejenisnya. 


(CHR. Abu Daud, al-Tirmizi, dan al-Nasa’i) 


Sahih Muslim, hadis no. 696: Sunan al-Nasa'i, hadis no. 941; Sunan Ibn Majah, hadis no. 808; 
Musnad Ahmad, hadis no. 18145: Sunan al-Darimi, hadis no. 1264. 
Hadis sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis no. 682; al-Tirmizi, hadis no. 282; al-Nasa'i 


hadis no. 969: Ahmad, hadis no. 20077: al-Darimi, hadis no. 1258. al-Tirmizi berkata: Hadis 
ini hasan sahih. 


Surat-surat yang sering dibaca Imam 


we < an 


Secara figh, imam diperbolehkan membaca 1 ayat atau lebih, 
bahkan 1 surat atau lebih. 


Kumpulan ayat-ayat yang sering dipilih imam, akan penulis 


uraikan di babnya nanti. Sedangkan surat-surat yang secara penuh 


sering dibaca imam dalam shalat berjama’ahnya adalah sebagai 


berikut: 


1-28 : surat 87- 114 : al-A'la al-Dhuha sampai dengan al-Nas 


: al-Naba’ 

: al-Insan 

: al-Qiyamah 
: al-Muzzammil 
: al-Qalam 

: al-Mulk 

: al-Jumu’ah 
: al-Waqi’ah 

: al-Rahman 
: al-Fath 

: al-Sajadah 


: Luqman 


: surat 78 
: surat 76 
: surat 75 
: surat 73 
: surat 68 
: surat 67 
: surat 62 
: surat 56 
: surat 57 
: surat 48 
: surat 32 
: surat 31 


29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 


Lalu, ketika ditanyakan, apa alasan mereka memilih surat-surat 


ini, jawabnya ada 4 kemungkinan: 


1. Karena pendeknya, 
2. Karena fadilahnya, 


3. Karena ini yang sering dibaca Rasulullah saw pada kesempatan- 


kesempatan tertentu. Contoh: al-Ala dan al-Ghasyiyah pada 
shalat Jum'at. Al-Sajadah dan al-Insan pada subuh Jum'at. 
4. Karena ada pesan yang ingin disampaikan imam melalui surat 


1n1. 


Sekali lagi penulis ingin menegaskan bahwa ayat dan surat yang 
mana saja yang ada dalam al-Qur'an, boleh dibaca dan sah hukum 
shalatnya. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ 
Dengan Memahami Bacaan Imam 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


1. Perintah Puasa Ramadhan 
Al-Baqarah 2 : 183-186 


Ac - 4 AO By vio BS ear DA و 22 7 موم‎ 

ایا ES (jale Gall‏ يڪم الصیام كما کب 
Gor od oc Zj‏ 2 22م چ ص ا > + E‏ 
الذیرے من فلکم ملکم تنْفَونَ AR (ur)‏ مدو ات 
ہہ EA ster Be LA 4 Fg GA GL‏ 
AZ A ۳ Fo vee‏ و رم vo de 7 Mor B‏ ہس ہے 
lab 4549 4 gabe N 9‏ مشکین فمن نطو 


x te 
< Er 34391 “32 Sor 


خيرا 


CN 
E 
\ 
y 
\ 
y 
ما ؟‎ 
5 
C 
س‎ 
y 
- 
SAN 
N IA 
i 
C 
ىا‎ 
$ 
AJ 
N & 
$ 


حم ہے 
E 22 r 1.7 Ar zu re u‏ ہے A 1 - LX‏ 
el‏ وبيناتٍ من الهدى as‏ فمن شہد ينكم 


de 


.. 7 ٠ < 2 SES 27 As MAL 
سفر فدہ من‎ he فلیصمه ومن كان مَرِيضًا أو‎ yaa) 


م وج A‏ 2 دس لد واج or‏ ترش 
ولیوهنوا ی شلد ور 


Terjemah 


183. Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu 
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu 


agar kamu bertakwa. 


184. (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu 
sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib 
mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada 
hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, 
wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. 
Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, 
maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu 


jika kamu mengetahui. 


185. Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan 
Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan- 
penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang 
benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada 
di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam 
perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), 
sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. 
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya 
dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 
kepadamu, agar kamu bersyukur. 


186. Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 


(Muhammad) tentang Aku, makasesungguhnya Aku dekat. Aku 
Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa 
kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku 


dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran. 


Pesan-pesan utama 


1. Perintah Puasa Ramadhan 
2. Waktu diturunkannya al-Qur'an. 
3. Perintah untuk berdoa dan janji akan dikabulkan. 


Pesan-pesan lainnya 


Jumlah hari yang diperintahkan berpuasa Ramadhan. 
Kondisi diperbolehkannya seseorang untuk tidak berpuasa. 
Perintah untuk mengganti puasa yang ditinggalkan. 


EE‏ بكر ا 


Allah menurunkan ajaran-Nya tidak untuk mempersulit 


manusia. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


2. Perintah Untuk Bersedekah 
Sebelum Ajal Datang 


Al-Baqarah 2 : 254-257 


2r 5‏ 
نے پت من قبل 
کی Bor‏ مک IDA‏ سے مرو sr‏ شر ماس و م 
لا بيع ويد Y‏ ولا شفعة وا رون هم الظللمون 


E 
sr KI BG KANG, 


A ا‎ G ےر‎ ws س‎ JO 
الله ل إله الا هو الى القيوم لا تأحده سسکه ولا دوم‎ @) 
E 


SN 
N 
\C: 
AN 
A 
— 
Go 
SN 
Er 


7 و‎ ET 
654 Sb وما‎ ex! بإذنهء يعلم ہیں‎ 
۷ م‎ ZN a Y 1 2 > y 
y رص‎ ane \ Paes aa Lo الا لا‎ ± zdelo من‎ 

47 


< م ر كح Gr sare‏ 


کد انت gi Kh‏ کک ایس ےہ 


Terjemah 


Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari 
rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang 
hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan 
dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang 


zalim. 


Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus 
menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak 
tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi- Nya tanpa 
izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa 
yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu 
apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. 
Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa 
berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar. 


Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), 
sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar 
dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan 
beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang 
(teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah 
Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 


Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka 


dari kegelapan kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang 


254. 


255. 


256. 


237: 


kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan 
mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni 
neraka. Mereka kekal di dalamnya. 


Pesan-pesan utama 


1. Perintah untuk bersedekah sebelum ajal datang. 
2. Ayat Kursi : Kekuasaan Allah swt. 
3. Agama yang diterima Allah adalah Islam. 


Pesan-pesan lainnya 


Tidak ada paksaan dalam beragama. 
Allah penolong orang-orang yang beriman. 


Allah yang mengeluarkan orang-orang mu'min dari kezaliman. 


Pen 


Setan menggoda dan menjerumuskan manusia dalam kesesatan. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


3. Pahala dan Manfaat Orang Bersedekah 
Al-Baqarah 2 : 261-265 


DURA عند ربهم رک مد‎ 
ی‎ BG یه‎ OL رل‎ 
Sh صد تكم‎ they iin Dara 
وال‎ RN AN 9 ٣ 


وو ہےے 


¿E ALTES ate صغوان‎ SA > 


- WA or rar 
tas) ا‎ +17 


Terjemah 


261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah 
seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada 
setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa 
yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. 


262. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian 
tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut- 
nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka 
memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut 


pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 


263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada 
sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, 
Maha Penyantun. 


264. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak 
sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti 
(perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya 
karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada 
Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu 
yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa 
hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak 
memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. 


Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. 


265. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk 
mencari rida Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti 
sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh 
hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua 
kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun 
(pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 


Pesan-pesan utama 


1. Pahala dan manfaat orang bersedekah. 
2. Syarat sedekah yang makbul. 
3. Pahala Sedekah bisa batal karena cacian. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Pahala sedekah dan balasannya bisa 10 sampai 700 x lipat. 
. Perkataan baik juga dikategorikan sedekah. 
3. Menyakiti penerima sedekah dapat membatalkan pahala 
sedekah. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


4. Langit dan Bumi Adalah Milik Allah 
Al-Baqarah 2 : 283-286 


de 
oy LISTS E KA KA MAA 
Us وان كنم على سفر وا تجدوا كاتا فرهن معبوضة‎ 7 
سے قل‎ 
AT’ Loe tate ASI ے‎ A ہے مک مجح‎ 477 4 Im - £ 
ول و الله ريه‎ SAS 1535 SIN SA Lan این بعضکم‎ 
E 


BES ہے سس 7 سے‎ EL A 
۲ ولا تكتموا امه ند‎ 


2 
KI “Gr 7 7ھ‎ 
À 


۰ 
سے 


als UL hs بو‎ UE ما لا‎ LSI US 


RA YA Jb EC En 


©) 


Terjemah 


Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 
mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 
amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada 
Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan 
kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, 
hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 


Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu 
atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya 
(tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang 
Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu. 


Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan 
kepadanya (Al-Qur'an) dari Tuhannya, demikian pula orang- 
orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat- 
malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka 
berkata), “Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari 
rasul-rasul-Nya.” Dan mereka berkata, “Kami dengar dan kami 


taat. Ampunilah kami Ya Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat 


283. 


284. 


285. 


(kami) kembali.” 


286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang 
dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang 
diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan 
kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami 
dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada 
orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. 
Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. 
Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi 


orang-orang kafir.” 


Pesan-pesan utama 


1. Langit dan bumi adalah milik Allah. 
2. Allah mengetahui hal sekecil apapun juga. 
3. Doa mohon ampun dari berbagai bentuk kesalahan dan 


kekhilafan. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Allah swt bisa memaafkan yang Dia kehendaki, juga tidak 
memaafkan orang yang dikehendaki. 

2. Allah tidak membeda-bedakan antara para Rasul-Nya. 

3. Beban syari'at yang dipikul manusia, sudah sesuai dengan 
kemampuannya. 

4. Pahala dan dosa yang didapat atau dipikul manusia adalah hasil 


perbuatannya. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


5. Ketuhanan Allah 
Aal Imran 3 : 18-20 


e 


- کو GE‏ کے سہ 7 0 y‏ صصح سس سا o BAL‏ مه >< m‏ 
Dai‏ إله الا هو SAK‏ واولوا ES AS‏ 


۶۴ہ > 3 F ve mr‏ هرس 73„ و 72 سا “2G A‏ 
LA,‏ لا إله الا هو edi‏ الحكيم ان LAN‏ 
رم مج هد ہے ہے 27772 Go‏ سے عم A‏ و صم ل ر ت e‏ 

G2 424 A > زور وك نے‎ Y >» 2 22 رم و و‎ oo 
الله‎ ib 5 5 بينهم ومن‎ LS ALI ماجاء‎ 3% 


Terjemah 


18. Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian 
pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, 
tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Maha-bijaksana. 


19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah 


berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah 
mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. 
Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, 
Allah sangat cepat perhitungan-Nya. 


Kemudian jika mereka membantah engkau (Muhammad) 
katakanlah, “Aku berserah diri kepada Allah dan (demikian pula) 
orang-orang yang mengikutiku.” Dan katakanlah kepada orang- 
orang yang telah diberi Kitab dan kepada orang-orang buta huruf, 
“Sudahkah kamu masuk Islam?” Jika mereka masuk Islam, berarti 
mereka telah mendapat petunjuk, tetapi jika mereka berpaling, 
maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha 
Melihat hamba-hamba-Nya. 


20. 


Pesan-pesan utama 


Ketuhanan Allah. 
Agama yang diterima Allah adalah Islam. 


1. 
2: 


Pesan-pesan lainnya 


Fungsi Rasulullah saw adalah sebagai penyampai, bukan pemberi 


hidayah. 


1 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


6. Bertaqwalah dengan Sebenar-benar Taqwa 
Aal Imran 3 : 102-108 


قد 2 


71 CK کر‎ LP CA BGR Bord nr ru en A 
SES non ” ا‎ — 


perda 


> Ss مر‎ 0 2 
< ۳ سو مس‎ 
a 542 se ر ہے مم‎ Acre مرو‎ AS 1 6424 
AFTER Ge 


AED KA 2 2-2-7‏ مس سم AGR A‏ ۳ 
سودت وجوههم FAST‏ بعد ایمیک فذوفوا العذاب يما 
52 سے مو م GE,‏ مک AA > Gope‏ روم GP LL‏ 
by aS‏ وأما الا ایضت وجوههم ففى A‏ الله 

قد 


i rg Aor gs Ur 7? . > 
وم‎ E DAE OIE SES EV A هم فيا‎ 


Terjemah 


102. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah 
sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati 
kecuali dalam keadaan Muslim. 


103. Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, 
dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah 
kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, 
lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia- 
Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu 
berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu 
dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 


kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. 


104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, 
dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang- 


orang yang beruntung. 


105. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai 
berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan 
yang jelas. Dan Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab 
yang berat, 


106. pada hari itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah 
yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam 
muram (kepada mereka dikatakan), “Mengapa kamu kafir setelah 


beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu 


» 


itu. 


107. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka 
berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya. 


108. Itulah ayat-ayat Allah yang Kami bacakan kepada kamu dengan 
benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi (siapa pun) di 


seluruh alam. 


Pesan-pesan utama 


1. Bertaqwalah dengan sebenar-benar taqwa. 
2. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. 
3. Berpegang teguhlah pada Tali Allah. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Jadilah pengajak kebaikan dan pelarang kemunkaran. 
Jangan berpecah belah. 

3. Di akhirat ada orang yang mukanya akan menjadi hitam kelam, 
dan ada juga yang mukanya putih bercahaya. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


7. Ummat Islam adalah Ummat Terbaik 
Aal Imran 3 : 110-115 


STAC WES‏ پالمعروفِ وتٹھورے 
EEE‏ مرک Sell Jah‏ 
لگا کا هنم نم E SEI‏ 
ی رس وله ی یو کیک و "الا 


کی DAI‏ خر ہم دي و رخ a A‏ 
ثم لايتصروت Y‏ ضرت علعم AN‏ تُقَمُواً SAV‏ 


amare را‎ 06 


ac‏ > یک یا 16 Adi lot TAS‏ ویقتلونَ 


AN TETAS ve دک‎ > AR Ni 


is Acc A AA 


FAENA ¡pl‏ ن ءایلت اناد 


2 


م يرح سم ولو م 


the Da) A gat‏ وال 


۰ LAT 2 > 19/2/41 Ar LI 
وسرعوت في‎ KN وسهون عن‎ DAS مروت‎ AS 


DA 


© سے‎ ER DAN 3, مرو‎ 2 


Terjemah 


Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, 
dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. 
Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi 
mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan 


mereka adalah orang-orang fasik. 


Mereka tidak akan membahayakan kamu, kecuali gangguan- 
gangeuan kecil saja, dan jika mereka memerangi kamu, niscaya 
mereka mundur berbalik ke belakang (kalah). Selanjutnya 


mereka tidak mendapat pertolongan. 


Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika 
mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) 
dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan 
(selalu) diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka 
mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi, tanpa hak 
(alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka 


dan melampaui batas. 


Mereka itu tidak (seluruhnya) sama. Di antara Ahli Kitab ada 
golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada 
malam hari, dan mereka (juga) bersujud (shalat). 


Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) 
yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera 


110. 


111. 


112. 


113. 


114. 


(mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang 
shaleh. 


115. Dan kebajikan apa pun yang mereka kerjakan, tidak ada yang 
mengingkarinya. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang 
bertakwa. 


Pesan-pesan utama 


1. Umat Islam adalah umat terbaik 


2. Perilaku Ahli kitab. 
3. Ummat akan terus kuat jika berpegang pada tali Allah. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Ahli kitab dahulu ada yang tetap beriman ada yang kafir. 
2. Kebiasaan ummat terdahulu adalah membunuh nabi-nabi mereka 
sendiri. 


3. Allah mengetahui mana yang bertaqwa dan mana yang tidak. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


8. Segera Mencari Ampunan Allah 
Aal Imran 3 : 133-136 


> 0 o ol > st os 8 2% وسرة‎ > 7 A < 
لذنويهم‎ ol اھ سک روا الله‎ 2 din’ 


Terjemah 


133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan 
mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang 


disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, 


. (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun 
sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 
memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang 
yang berbuat kebaikan, 


dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan 
keji atau menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu 
memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang 
dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak 


meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. 


Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga- 
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya. Dan (itulah) sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang 


beramal. 


134 


133; 


136. 


Pesan-pesan utama 


Segera mencari ampunan Allah. 
Luas surga itu seluas langit dan bumi. 


Surga itu disiapkan buat orang-orang yang bertaqwa. 


۳ 
2. 
3: 


Pesan-pesan lainnya 


Di antara ciri-ciri orang bertaqwa adalah : 


Bersedekah dalam segala kondisi. 

Dapat mengendalikan emosi. 

Mudah memaafkan kesalahan orang. 

Jika melakukan kesalahan ia segera mengingat dan memohon 


ampunan Allah. 


1. 


2. 
3 
4 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


9. Ciri-ciri Ulul Albab 
Aal Imran 3 : 190-194 


a >». 5 „e 22, erat or A‏ و 2 Pa‏ کہ 
إت ف Jal ay Sial Gk‏ والنهار 
میم Ge YA Em AI‏ سح سو AL‏ یر Z AEL Ela‏ 
sy‏ لاو GAY!‏ س GM‏ يذ دروت الله قیلما وقعودا 
AS ker‏ و AG Acre‏ . ا “Ge‏ 
ك وت والارزض ES‏ 
Pah oo 2 EA‏ 
٠‏ اول 

م DLL Git A‏ جع 77 3 7 > عم 
PERET‏ خزیتة و On MENGA‏ 

سم A 4 > Y G‏ 
ہے سے سس فص tt, Bw‏ م ہم ہے 
رد | سمعنا مناديا Solis‏ للایملن أن ARAH‏ € 
Gace‏ جب OE‏ وم YA‏ رو ہے ےر ے و NGA‏ ص 

فعامتا غفر لنا DD‏ کمر عتا ES ¿Es‏ 
Gr E72 JI‏ ر ر محر محر مر مر TÍ‏ ہے و ور > AL‏ »> 
el 2‏ - .. 
مع الا د ار AN Aku) ¿le Ne Lu‏ 


Terjemah 


190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian 
malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 
orang yang berakal, 


(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, 
duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan 
tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan 
kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci 


Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. 


Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke 
dalam neraka, maka sungguh, Engkau telah menghinakannya, 
dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. 


Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang 
menyeru kepada iman, (yaitu), “Berimanlah kamu kepada 
Tuhanmu,” maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah 


dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan 


matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. 


Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan 
kepada kami melalui rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau 
hinakan kami pada hari Kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah 


mengingkari janji.” 


191. 


192. 


193. 


194. 


Pesan-pesan utama 


Ciri-ciri Ulul Albab. 


Langit dan bumi, malam dan siang mereka ciptaan Allah yang 


menunjukkan kebesaran-Nya. 


Orang yang dimasukkan ke neraka adalah orang yang 
dihinakan. 


Pesan-pesan lainnya 


Di antara ciri-ciri Ulil Albab (orang pintar) adalah : 

Selalu mengingat Allah. 

Memikirkan ciptaan Allah. 

Mengakui bahwa ciptaan Allah adalah sempurna adanya. 
Mengakui keTuhanan Allah. 

Memohon ampun atas kesalahannya. 


Memohon agar diwafatkan dalam kondisi baik/iman. 


A eh ee ود ھی‎ a 


Memohon agar dihindari dari siksa neraka. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


10. Pernikahan 
Al-Nisa 4: 1-6 


ر سے ر *S‏ ہے 7 ےک و وه D LA. Te‏ 

UE‏ ذلك Mas‏ تعولوا ) وء انوأ السا صدقلهن 
DIS‏ 

€ 

MA‏ < کے ہے جھ ردج T BAe‏ بے 

= فان طبن شی 423 نفسا فحلوہ s Ela‏ © 

مک RATA‏ سس ہہ Tt‏ کے کم پر سے ر ر 2A BL‏ بے 

(3 واززفوهم‎ Es لک‎ fe NEN 


BLE O Ge GAs AG 
we ALE EEK > یہ کر‎ ote ZA gare AIL سے باج‎ 
رھدا فادقعوا الم آمو ولا تا کوها‎ q ACSI قان‎ CK 
Aw rs سور 7 ےس‎ AR اا‎ 

BIL‏ ویدارا أن یکبروا ومن کان E‏ فلیستعفف ومن کان 


اس 


< 
ں 


7 ہے‎ trd zZ د‎ 


LAS A دفعتم رم‎ GP بالمعوف‎ Fun per 
Terjemah 


1. Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) 
menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari 
keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-lakidan perempuan 
yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya 
kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. 


Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. 


2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) 
harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan 
yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama 
hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah 


dosa yang besar. 


3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), 
maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga 
atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku 
adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan 
yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak 


berbuat zalim. 


4. Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu 


nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika 
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu 
dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian 


itu dengan senang hati. 


5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna 
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang 
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja 
dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka 
perkataan yang baik. 


6. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur 
untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka 
telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada 
mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak 
yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa- 
gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di 
antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan 
diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, 
maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. 
Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, 
maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah 


sebagai pengawas. 


Pesan-pesan utama 


1. Pernikahan. 
2. Asal usul penciptaan manusia. 


3. Menjaga anak yatim. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Kaum laki-laki diperbolehkan menikah lebih dari satu, maksimal 
empat. 
Laki-laki harus membayar mahar kepada istrinya. 

3. Jangan mencampur adukkan harta anak yatim dengan harta 
pengasuhnya. 

4. Jika anak yatim sudah mencapai usia dewasa, maka berikan harta 


mereka yang disimpan oleh pengasuhnya. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


11. Berwudhw 
Al-Ma'idah 5:6-9 


o > هر رھ‎ z ر راواه ام فرح ور‎ 22 BT, 
Ber ee 
£ و‎ 2 A AL r 4 Es ے‎ A £ رر ہے‎ 
إلى الْمرافقَ وامسحواً برءوس‎ Ka Rass 


3 7 6 

ود | Z‏ 20 مه کے ۲ 2 تم Fas‏ سوم و o‏ 

bb جنبا‎ Sols إل الکعبین‎ “la 
rn. z w 2-4 NE % a ar ot we 5 AZ ۳ il 

Sol‏ رى أو على سفر أو جاء آحد Gya Sek‏ العايط 

کے کہم رھ "E Fatt‏ کے fF‏ کر ہے وھ 2 Zur‏ 

أو لمستم ALAN‏ فلم دوا ماء lyan‏ صعیدا GB‏ 


E 
BoP و‎ A مس‎ Bo, 4 هو ورو وو ے‎ AL کے‎ 
الله‎ dap ما‎ 2 a5 مسحوا بوجوه‎ 


AR ہے‎ ae A AT 
Ae الله‎ Ly اعد لوا هو آقرب للتقوئ وانفوا الله‎ 


© a q” Bou Be. 27 سے لا کور‎ SAN 
1 y Abe معهره واجر‎ 


Terjemah 


6. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak 
melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu 
sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu 
sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. 
Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari 
tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika 
kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu 
yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) 
itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, 


agar kamu bersyukur. 


7. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya 
yang telah diikatkan kepadamu, ketika kamu mengatakan, “Kami 
mendengar dan kami menaati.” Dan bertakwalah kepada Allah, 
sungguh, Allah Maha Mengetahui segala isi hati. 


8. Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak 
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu 


untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih 


dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, 
Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 


9. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan 
beramal saleh, (bahwa) mereka akan mendapat ampunan dan 


pahala yang besar. 


Pesan-pesan utama 


1. Berwudhu. 
2. Jadilah saksi yang adil. 
3. Allah menjanjikan surga buat yang beriman dan beramal shaleh. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Cara berwudhu standar adalah : mencuci muka, mencuci kedua 
tangan sampai siku, membasuh kepala, dan mencuci kaki. 
Boleh bertayammum jika tidak terdapat air yang cukup. 

3. Yang membatalkan wudhw adalah buang air dan menyentuh 


perempuan / lawan jenis yang bukan mahram. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


12. Konsep Balasan Kebaikan 
Al-An’am 6 : 159-165 


N 
N "— 
Ñ we A 
35 رشان‎ 0 ۲ 
Gs 
y 
Na 
$] 1 ۱ 
ON \ 
E y 
3 
oy 
N A 
—o \ 
ES 5 
DS 
EN 
Ya 
= 
Er ES 
NU 
WN 
ع‎ A gr 
١ 8 
N 
> e CN 
9 1١ 
SS 
\r con 
MN Yo 


= 3 


و0 eae‏ ہمت 7 سی 
POs‏ 5 هدنت رق Lie dd‏ مستقیم Bs‏ 
ا ta‏ ر ام رر ر < و < WA Pd 2A‏ 
مل رهم ES‏ وَمَاكَانَ BOY GSES,‏ 8 صلاق 


ہے 


Ta aa wear „+ 


24 By 1 Aa ALEA! وم ےم‎ 


anna Sa aan‏ لا نزر وازره وزر 
FA‏ إل ریک KS Ka‏ بما نم فد AL‏ 


Er Bev رہ‎ 1411 


ری کمک عکیک آلا م بتک دق 
بعض درجت aut La Sd‏ )55 4 بك Al na‏ 
رات a‏ 9 


Terjemah 


Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya 
dan mereka menjadi (terpecah) dalam golongan-golongan, 
sedikit pun bukan tanggung jawabmu (Muhammad) atas 
mereka. Sesungguhnya urusan mereka (terserah) kepada Allah. 
Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang 


telah mereka perbuat. 


Barangsiapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali 
lipat amalnya. Dan barangsiapa berbuat kejahatan dibalas 
seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak 
dirugikan (dizalimi). 


Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku telah 
memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, 
agama Ibrahim yang lurus. Dia (Ibrahim) tidak termasuk orang- 


orang musyrik.” 


Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, 
hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, 


tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan 
kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri 


(muslim).” 


Katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan 
selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap 
perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung 
jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang 
lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan 
akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu 


perselisihkan.” 


159. 


160. 


161. 


162. 


163. 


164. 


165. Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di 
bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu diatasyanglain, 
untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. 
Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan 


sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. 


Pesan-pesan utama 


1. Konsep balasan kebaikan. 
2. Hidup dan mati adalah untuk Allah. 
3. Allah adalah Tuhan yang sempurna. 


Pesan-pesan lainnya 


Balasan kebaikan adalah sepuluh kali lipat. 

Balasan keburukan adalah satu kali saja. 

Nabi Ibrahim tidak pernah musyrik. 

Dosa tidak bisa dipindah-tangankan, yaitu orang menanggung 


sa‏ ھی میں 


dampak amal perbuatannya. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


13. Rasulullah saw 
Al-Taubah 9 : 128-129 


BTSs rr 


Ar 8 رہ م‎ pag 2A rg P 
alle ا‎ - 

ado Zr ۳ 00 = لقد‎ 
JR BL 


er Ze ae:‏ کم sath‏ رعوف 
de‏ 
Vail ats JG f 5‏ 


A, 


رڪ وهو ES‏ 


Terjemah 


128. Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu 
sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, 
(dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) 
bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang 
beriman. 


129. Maka jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah 
(Muhammad), “Cukuplah Allah bagiku; tidak ada tuhan selain 
Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan 
yang memiliki ‘Arsy (singgasana) yang agung.” 


Pesan-pesan utama 


1. Rasulullah saw. 
2. Perintah bertawakkal. 
3. Allah Tuhan Pemilik Arsy. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Rasulullah saw datang dari jenis manusia. 
Sifat Rasulullah saw yang sangat peduli akan nasib ummatnya. 
3. Jika berhadapan dengan orang yang menyebalkan karena 
kekafiran atau kefasikannya, maka tetaplah untuk terus selalu 
bersandar kepada Allah swt saja. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


14. Al-Qur’an itu Berbahasa Arab 
Yusuf 12: 1-6 
PAS 


اتر Gls‏ ءایکٹ Ej TAO adil SSI‏ 
Ur‏ ارس ع اہین 
BEE 00 EL‏ 
کے ےہ ےہ cals‏ اق یت 


ند عت کرک Je ih LAN,‏ سر 


7 Lt» 7° و‎ 5 7 Y WA 
SS لك‎ ASS ټك‎ E عله‎ Ge) paras Y es قال‎ 
روہ‎ At? Ale AS ےس وو‎ „Z 
ريك‎ un cone 0 
7 >, A Be “Ese 2 سوہ‎ 
موم مر و ر م ص‎ RIA As, 


Terjemah 


1. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al-Qur’an) yang jelas. 


2. Sesungguhnya Kami menurunkannya sebagai Qur'an berbahasa 
Arab, agar kamu mengerti. 


3. Kami menceritakan kepadamu (Muhammad) kisah yang 
paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan 
sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak 
mengetahui. 


4, (Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, “Wahai ayahku! 
Sungguh, aku (bermimpi) melihat sebelas bintang, matahari dan 
bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku.” 


5. Dia (ayahnya) berkata, “Wahai anakku! Janganlah engkau 
ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan 
membuat tipu daya (untuk membinasakan)mu. Sungguh, setan 
itu musuh yang jelas bagi manusia.” 


6. Dan demikianlah, Tuhan memilih engkau (untuk menjadi Nabi) 
dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan 
menyempurnakan (nikmat-Nya) kepadamu dan kepada keluarga 
Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya 
kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan 
Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. 


Pesan-pesan utama 


1. Al-Qur'an itu berbahasa Arab. 

2. Rasulullah saw sudah diceritakan semua kisah-kisah Nabi-nabi 
terdahulu. 

3. Kisah Nabi Yusuf. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Al-Qur'an adalah kitab terbaik yang mengungkapkan sejarah. 
2. Nabi Yusuf diberi kemampuan ta'wil mimpi. 


3. Setan itu merupakan musuh manusia yang jelas. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


15. Bersyukur 
Ibrahim 14:5 - 8 


سے r‏ .> ” ہم و TAL ۰ => Ha‏ با و 
ya Der x‏ سوء Den Nell‏ 


. 4 2> ۰ مر م و‎ A mr. 

HK ee u An 

ے رصم A‏ ہے 
Ver NAN‏ و کک لن 


A‏ كت S 7 nr‏ سم ور 


Au alle 2 PS رید ذ‎ 


vr 3% Ar ANG‏ مر ہے 
- وقال م موسو & إن ت p‏ انم Sb E. ENG‏ 


اه ی We‏ 


ہے 


Terjemah 


5. Dan sungguh, Kami telah mengutus Musa dengan membawa 
tanda-tanda (kekuasaan) Kami, (dan Kami perintahkan 
kepadanya), “Keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada 
cahaya terang-benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari- 
hari Allah.” Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda- 
tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang penyabar dan banyak 
bersyukur. 


6. Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Ingatlah 
nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari 
pengikut-pengikut Fir'aun; mereka menyiksa kamu dengan 
siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, 
dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu; pada yang 
demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. 


7. Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya 
jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) 
kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka 
pasti azab-Ku sangat berat.” 


8. Dan Musa berkata, “Jika kamu dan orang yang ada di bumi 
semuanya mengingkari (nikmat Allah), maka sesungguhnya Allah 
Mahakaya, Maha Terpuji. 


Pesan-pesan utama 


1. Bersyukur. 
2. Kisah nabi Ibrahim. 
3. Allah ini Maha Kaya Pujian. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Orang yang bersyukur adalah bersyukur untuk dirinya. 
2. Orang yang kufur akan nikmat Allah akan mendapatkan dosa 
berupa azab. 


3. Kekejaman Fir'aun sangat menyakitkan. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


16. Metode Berdakwah 


Al-Nahl 16 : 125-128‏ 
کر سس ا چس 


0ت 
۷۲ء ریک هو اا يمن o‏ ا 
erg PG LA‏ سس 


وهو أعلم ae MOF A‏ بمثل ما 
م سج یی وم ery yA Coal pc‏ > 
Ait‏ بو وین O Sn ANN‏ وا 


a 


AS,‏ إلا باه ek SEY;‏ 5 080ھ 


Terjemah 


125. Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan 
cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih 
mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 
lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. 


126. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang 


sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika 
kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang 
yang sabar. 


Dan bersabarlah (Muhammad) dan kesabaranmu itu semata- 
mata dengan pertolongan Allah dan janganlah engkau bersedih 
hati terhadap (kekafiran) mereka dan jangan (pula) bersempit 
dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. 


Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang- 
orang yang berbuat kebaikan. 


127: 


128. 


Pesan-pesan utama 


Metode berdakwah. 
Membalas kejahatan dengan balasan yang semisal. 
Kesabaran adalah sikap terbaik. 


1. 
2: 
3 


Pesan-pesan lainnya 


Metode dakwah adalah dengan hikmah, nasehat dan dialog yang 
baik. 

Allah Mengetahui siapa yang mau menerima ajakan kebaikan, 
dan mana yang tidak mau. 

Allah akan selalu bersama orang yang bertaqwa dan bersikap 


santun. 


1: 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


17. Kisah Isra? 
Al-Isra 17: 1-10 


کہ آلزی آسری کل اكلا نے اود MAA‏ 
3 

(SS wall CANT am‏ یه ین ی ان هو 

GA AS وءاتینا مومى‎ 5 2 


4 - 
sr KT UI ہے‎ u 


0 من دون = نت 
ہے <b‏ سر SE‏ 


A PA yd‏ ره 
¿NL a a‏ و a y‏ 
Ay 4277 4 74 Pr gr‏ 

qe e وعد أولٹهما بعثنا‎ A3 Ome 2 
> م و م‎ Y [d ws? Y o Z- 4 
وات ے وعدا معو‎ AO خلال‎ [yas ma باس‎ JI 
2 >’ رمع‎ a و ص‎ vere A FN 
Jah SS wpe أحكرة‎ <= ES bas) نم‎ 0 
A. ee 2A > a ZE A ہے م سس < سس‎ 
pa PTS KON YD ES جا‎ A y 
Eor 2 A Er و‎ > 


IT‏ جاء وعد 25351 لستثرا 


.ھ2 


نی کے الا ee E‏ 


>/ 0 
e. 


Ber 4 Mar ہہ‎ 2 ACA AL 7 
Fe مک ون‎ SSS ماعلوا ہی ی‎ Dre 

ا رر ےم F 2 WA > Gre‏ سے صرح 
Bie‏ وسلتا DAN Sr Ra‏ ری 


2 کے‎ GL ALL و 2170 22 ےہ‎ war 3777 5 
A یعملونَ‎ ASS 


77724 


AMIGO بعكب‎ 
Qu 


Terjemah 


1. Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya 
(Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidil 
Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan 
kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya 
Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. 


2. Dan Kami berikan kepada Musa, Kitab (Taurat) dan Kami 
jadikannya petunjuk bagi Bani Israil (dengan firman), “Janganlah 


kamu mengambil (pelindung) selain Aku. 


3. (Wahai) keturunan orang yang Kami bawa bersama Nuh. 
Sesungguhnya dia (Nuh) adalah hamba (Allah) yang banyak 
bersyukur.” 


4. Dan Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu, “Kamu 
pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali dan pasti kamu 


akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.” 


5. Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang pertama 
dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba- 


hamba Kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung- 


kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. 


Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan 
mereka, Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak- 


anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. 


Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu 
sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) 
itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) 
yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan 
wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), 
sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan 


mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. 


Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada 
kamu; tetapi jika kamu kembali (melakukan kejahatan), niscaya 
Kami kembali (mengazabmu). Dan Kami jadikan neraka Jahanam 
penjara bagi orang kafir. 


Sungguh, Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling 
lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang 
mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala 


yang besar, 


dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, 
Kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. 


10. 


Pesan-pesan utama 


1. Kisah Isra. 
2. Kisah Nabi Musa. 
3. Ketentuan Allah tentang Bani Israil. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Tempat Isra. 
Hikmah Isra'. 

3. Manusia jika berbuat baik maka itu untuk dirinya, begitu juga 
sebaliknya. 


4. Al-Qur'an menunjukkan orang ke jalan yang lurus. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


18. Perintah Tahajjud 
Al-Isra’ 17 : 78-85 


ee 


RA Ls OP E مي لدع‎ $ 


ir vr.» E ve ہے ہے‎ ۳ 
وقل‎ GET EL zei بف‎ 
> > > ع2‎ LA وہ‎ > > mn 
Ss Be CF أدخلنى مدخل صدق واخرجن‎ 5 


کو ہ رم 22 YZ? ALY‏ وہ 
من A‏ سلطا edit bs (Y as‏ وف الط 
2 مد رز و و Pars by‏ 
ه٦‏ ھ2 ds GY Bas‏ من آلقرءان ما هو ‘las‏ 


ر ر رود >> vr‏ ہےر 4 
ور مة ER‏ ولا بريد الظدامين Í‏ خسارا EO‏ 


47 > % 


js SK AR على‎ ES 
va. a Bor 02 41 و مرچ مور‎ 
اعلم یمن هو أهدئ‎ SBS aka de قل ڪل بعمل‎ Ww) 


ot 5 Aj? - Si 
DA e ds e ¿RES (y Se 
م مد > % -2 مر‎ ¿2 


Terjemah 


Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya 
malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat subuh 
itu disaksikan (oleh malaikat). 


Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud (sebagai 
suatu ibadah) tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu 


mengangkatmu ke tempat yang terpuji. 


Dan katakanlah (Muhammad), ya Tuhanku, masukkan aku ke 
tempat masuk yang benar dan keluarkan (pula) aku ke tempat 
keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan 
yang dapat menolong(ku). 


Dan katakanlah, “Kebenaran telah datang dan yang batil telah 
lenyap.” Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. 


Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi 
penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan 
bagi orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah 


kerugian. 


Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya 
dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong; dan apabila 


dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. 


Katakanlah (Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai 
dengan pembawaannya masing-masing.” Maka Tuhanmu lebih 


mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. 


Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. 
Katakanlah, “Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan 
kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.” 


78. 


79. 


80. 


81. 


82. 


83. 


84. 


85. 


Pesan-pesan utama 


1. Perintah Tahajjud. 
2. Kebenaran akan mengalahkan kebatilan. 
3. Ruh adalah rahasia Allah. 


Pesan-pesan lainnya 


Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat. 
2. Tahajjud dapat mengangkat derajat orang yang melakukannya. 
4. Jika mendapatkan kenikmatan, jangan lupa untuk segera 
bersyukur. 
5. Semua prilaku dan amalan manusia diketahui maksud dan 


tujuannya oleh Allah. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


19. Fungsi al-Qur’an 
Al-Kahf 18 : 1 - 13 


Or kae ور عل لد‎ SI عبرو‎ I coll A Kd 


O کاز لکد نز‎ as © > 
من‎ Oo Ae کرت‎ std Ss dein At 
Arc» A > 


de BOG بجع‎ KO A | 
جات‎ E 5 CA بهذا آلحدیت‎ gab dol HL 


Lys AL 2 ob > 


WELT Sad; E 


VEU ates í‏ يدا جر © 1 > 2 بس 


اسیو eee‏ نو 
وش را © ru NE PA nas‏ 


“ar وی‎ ¿A LT سر‎ 


1 ر A Be‏ ہے 4 A‏ 
عددا (uy)‏ ثم بمتتهم لِنعلر gud Gi‏ آحصی لما لوا 


LA 44 Soe PERA‏ ہے + و Eu‏ 1 را Ae‏ وم 


کر a‏ ",>> و 7 
ربهر وزدنهم són‏ 00 
Terjemah‏ 


1. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) 
kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok; 


2. sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa 
yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira 
kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa 


mereka akan mendapat balasan yang baik, 
3. mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. 


4. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, “Allah 


mengambil seorang anak.” 


5. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal 
itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata- 
kata yang keluar dari mulut mereka; mereka hanya mengatakan 


(sesuatu) kebohongan belaka. 


6. Maka barangkali engkau (Muhammad) akan mencelakakan 
dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya 


mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur'an). 
7. Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi 


sebagai perhiasan baginya, untuk Kami menguji mereka, siapakah 


di antaranya yang terbaik perbuatannya. 


Dan Kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di 


atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. 


Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua, dan 
(yang mempunyai) raqim itu, termasuk tanda-tanda (kebesaran) 


Kami yang menakjubkan? 


(Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua 
lalu mereka berdoa, “Ya Tuhan kami. Berikanlah rahmat kepada 
kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi 


kami dalam urusan kami.” 


10. 


Pesan-pesan utama 


Fungsi al-Qur'an. 
Allah yang menurunkan al-Qur'an kepada hamba-Nya, Nabi 
Muhammad saw. 


Cerita Ashabul Kahfi. 


Pesan-pesan lainnya 


Orang mu'min yang sholeh akan dimasukkan Allah ke surga yang 
abadi. 

Apa yang ada di bumi hanyalah hiasan sebagai bahan ujian buat 
manusia. 


Cerita-cerita dalam al-Qur'an adalah sebuah kebenaran. 


1. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


20. Amalan-amalan yang Membawa Kerugian 
Al-Kahf 18 : 102-110 


i = + A 3 E سره‎ 5 Ge > 7-4 
8 مرن دون اولیاء‎ Sole 10 اقفحسب الزين رو ان‎ 
“oks pot ee Ja SSE ir >77 کیہ‎ 
= KA a عدا جه کون را‎ 
aS DA vA 5 ہے 35 سر‎ Go 


yh 213 ais ya 7 e لین‎ Tassen 
۹ Le Bis KO وزیا له‎ eri Sake 23 فلا‎ 

Bay‏ رسمه ر ر Z WA‏ وص ےط ہے 
bent LE; = AO) AAE‏ 


ہم مھ = DI‏ 


ot‏ ت م ES‏ آلفردوس er we E‏ دون عنما 
+i Sieh a‏ 7 


< 
کات‎ Lae 


mac We جفنا بمتلهه‎ E 


rg‏ 2ه Ls‏ - مر وه 


ang sal Sop بوي رل آنما إل او و‎ KE 


= 


(u) 2۰7 بسا‎ BBG ميا‎ SE Ja 


Terjemah 


Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) 
mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong selain Aku? 
Sungguh, Kami telah menyediakan (neraka) Jahanam sebagai 
tempat tinggal bagi orang-orang kafir. 


Katakanlah (Muhammad), “Apakah perlu Kami beritahukan 


kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?” 


(Yaitu) orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, 


sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. 


Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan 
mereka dan (tidak percaya) terhadap pertemuan dengan- 
Nya. Maka sia-sia amal mereka, dan Kami tidak memberikan 


penimbangan terhadap (amal) mereka pada hari Kiamat. 


Demikianlah, balasan mereka itu neraka Jahanam, karena 
kekafiran mereka, dan karena mereka menjadikan ayat-ayat-Ku 


dan rasul-rasul-Ku sebagai bahan olok-olok. 


Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, 


untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal, 


mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari 


sana. 


Katakanlah (Muhammad), “Seandainya lautan menjadi tinta 
untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah 
lautan itu sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku, 


meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).” 
Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang 


manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa 


102. 


103. 


104. 


105. 


106. 


107. 


108. 


109. 


110. 


sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa.” 
Maka barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya 
maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia 
mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada 


Tuhannya.” 


Pesan-pesan utama 


Amalan-amalan yang membawa kerugian. 
Surga itu kekal. 
Kalimat-kalimat Allah itu sangat luas tidak terhingga. 


1. 
2 
Su 


Pesan-pesan lainnya 


Orang kafir itu akan dimasukkan ke neraka. 

Orang-orang mumin yang beramal shaleh akan dimasukkan ke 
dalam surga. 

Banyak orang yang merasa berbuat baik padahal mereka sedang 
melakukan kejahatan. 

Amal baik orang kafir akan tidak bernilai di akhirat karena 
kekafirannya. 


1. 
2 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


21. Ciri Orang-orang Mu'min yang Bahagia 
Al-Mu'minun 23: 1 - 16 


‘On SAN eke os 
20 ہے‎ 

مض لم و سا م فد A oA‏ ۳ 7 22 
Ba‏ 2 عن | نو معرضورت هم 33S‏ 

PN A. کہ‎ > A, > ر ۔‎ - Z 
FIOS هم لفروجهم‎ lls O Ses 
CY Se Rs por بر‎ êh وو‎ al 22 A” ۶ Ki > 5 5 

Z Sa, Y مم 4 هام‎ cz 

A‏ ور کلک AÑ‏ ماود وی 


DS N OS هم‎ ASS © Se 


ا وس 7 Sa Va‏ 7 ومد Sov GE‏ من 


A ا‎ IA ہہ‎ ire (tice 
2 WS في قرار‎ aku 


< 


0112 ms Sele vr sos 


iss ة‎ a aaa 


fer grrr وم م‎ 


GE as > SE AS e el 


ao 


1 LDL >E g8 an 2 - 
کر بعد ذلك‎ a Oma | الله‎ Ius ءاخر‎ 


ALR SAY کٹ‎ A کر‎ LASI 
O DAS dlls SS © سوت‎ 


Terjemah 


Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, 
(yaitu) orang yang khusyuk dalam salatnya, 


dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) 


yang tidak berguna, 
dan orang yang menunaikan zakat, 
dan orang yang memelihara kemaluannya, 


kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka 


miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. 


Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), 


maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. 


Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat- 


amanat dan janjinya, 


serta orang yang memelihara salatnya. 


. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, 


. (yakni) yang akan mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di 


dalamnya. 


. Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati 


(berasal) dari tanah. 


Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam 


tempat yang kokoh (rahim). 


Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu 


13. 


14. 


sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan 
segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang 
belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami 
menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, 
Pencipta yang paling baik. 

Kemudian setelah itu, sesungguhnya kamu pasti mati. 


Kemudian, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan (dari 
kuburmu) pada hari Kiamat. 


15. 
16. 


Pesan-pesan utama 


Ciri orang-orang mumin yang bahagia. 
Orang mumin yang menjalankan kewajibannya akan menjadi 
pewaris surga Firdaus. 


Proses penciptaan manusia. 


Pesan-pesan lainnya 


Tanda orang mu min yang akan memperoleh kebahagiaan adalah: 
(1) Khusu’ shalatnya. (2) Menunaikan zakatnya. (3) Menjaga 
kemaluannya. (4) Menjalankan amanahnya. (5) Menjaga shalatnya. 
Proses penciptaan manusia: (1) Dari tanah. (2) Dari tetes air 
mani. (3) Lalu menjadi Alagah. (4) Jadi tulang dan daging. (5) 
Baru berbagai bentuk fisik lainnya. 

Allah adalah sebaik-baik Pencipta. 


E. 


2 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


22. Allah adalah Cahaya 
Al-Nur 24 : 35-38 


Je ANS | ail #‏ ووه KS‏ 2 
بس بشع و زب اک هب 
رن جر Pp FE‏ لا کر E‏ ولا عَربيّةَ بکاد ES‏ 
hind‏ 5 444225 مک ری الله A‏ 

¡DER وال یکل شى‎ ÓN ar a 
E TEE 


2. 


KF CUES a NIS) sew الشدو‎ 


را رل مق تن م ايك 
O aNG‏ لله لسن ALS MEG‏ ين 


Terjemah 


Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan 
cahaya-Nya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang 
di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca 
(dan) tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang 
dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) 
pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, 
yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun 
tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah 
memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang Dia 
kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan 


bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 


(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan 
Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana 


bertasbih (menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan petang, 


orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari 
mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. 
Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi 


guncang (hari Kiamat), 


(mereka melakukan itu) agar Allah memberi balasan kepada 
mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka 
kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. 
Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki 


tanpa batas. 


35: 


36. 


37 


38. 


Pesan-pesan utama 


1. Allah adalah Cahaya. 
2. Masjid tempat untuk berzikir. 
3. Balasan Allah untuk orang yang taat dan istiqomah. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Cahaya Allah akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki- 
Nya. 

2. Allah sering menggunakan tamsil dan perumpamaan sebagai 
pelajaran dan peringatan. 

3. Allah akan memberikan rezeki kepada yang Dia kehendaki tanpa 
batas. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


23. Ciri Ibadur Rahman 
Al-Furqan 25 : 72-77 


G 2‏ مھ St‏ ہے سير ه ماسح Lr o ke‏ 
و زب لا وت لزور )15 مروا با و صو LE‏ 


- z = 
ra ° > Y 
- 

2 


Terjemah 


72. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan 
apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan 
perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu 
dengan menjaga kehormatan dirinya, 


dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat 
Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang 


tuli dan buta, 


Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah 
kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai 
penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi 


orang-orang yang bertakwa.” 


Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi (dalam 
surga) atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut 


dengan penghormatan dan salam. 


Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap 


dan tempat kediaman. 


Katakanlah (Muhammad, kepada orang-orang musyrik), 
“Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu, kalau tidak karena 
ibadahmu. (Tetapi bagaimana kamu beribadah kepada-Nya), 
padahal sungguh, kamu telah mendustakan-Nya? Karena itu, 
kelak (azab) pasti (menimpamu).” 


73: 


74. 


73: 


76. 


ee 


Pesan-pesan utama 


Ciri Ibadur Rahman. 

Allah adalah Pencipta langit dengan segala gugusan bintangnya, 
juga matahari dan bulan. 

Orang mu'min yang berdosa masih terbuka untuk mereka pintu 


taubat sebelum ajal menjemput. 


Pesan-pesan lainnya 


Ciri hamba-hamba Allah yang ideal adalah: 


Rendah hati. 

Tetap menebar salam kepada semua orang. 

Selalu beribadah di tengah malam. 

Selalu berdoa mohon dihindari dari neraka. 

Tidak berlebihan dalam gaya hidup dan tidak juga kikir. 
Tidak menyekutukan Allah. 

Tidak membunuh orang tanpa sebab yang dibolehkan. 
Tidak berzina. 

Tidak bersumpah palsu. 


. Menghindar dari perbuatan yang melalaikan. 
. Mau menerima nasehat dan peringatan. 


. Selalu mendoakan kebaikan buat istri dan keturunannya serta 


berharap agar mereka menjadi panutan orang-orang yang baik. 


چہ شی ا ےی وی الح دوو ھی 


بم بم 
mo‏ 


— 
N 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


24. Kabar Kehancuran Romawi 
Al-Rum 30 :1-11 
N I سس سح‎ 


0 


5 20 2% . 2,2 - ~ 
Se ou الروم ,6 ف أدف‎ cule غلبت‎ OF الع‎ 
asa بضع‎ SV A ig بعد‎ 


E 2 
As ہے مج‎ A > کس‎ < 0 
ER Aan بعد‎ ba) = سے‎ AN 
DL da > 1 
AS 5 1 42 ail 4 ایی‎ 


5 


ی ی کک 
ون أ کر النایں لا علمود بت OF‏ یعلمور Le‏ 
a Gsi‏ هحون 10 Ki‏ 
ld‏ مَا حَلَقَ ANG ANA‏ ینتا الا 
ge‏ 
Malis NO oie K‏ مو ob eas.‏ 
الا مها فرع را 


23% 


شد مهم 5% 565 


Terjemah 


Alif Lam Mim. 


سب( 


Bangsa Romawi telah dikalahkan, 


N” 


> 


di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan 


menang, 


A 


dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah urusan sebelum dan 
setelah (mereka menang). Dan pada hari (kemenangan bangsa 


Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, 


5. karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia 
kehendaki. Dia Mahaperkasa, Maha Penyayang. 


6. (Itulah) janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi 


kebanyakan manusia tidak mengetahui. 


7. Mereka mengetahui yang lahir (tampak) dari kehidupan dunia; 
sedangkan terhadap (kehidupan) akhirat mereka lalai.8. 


8. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri 


mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang 


ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan 
dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan 
di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan 


Tuhannya. 


Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana 
kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan 
rasul)? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka (sendiri) dan 
mereka telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya 
melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang 
kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti 
yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada 
mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka 


sendiri. 


Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang- 
orang yang mengerjakan kejahatan. Karena mereka mendustakan 


ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokkannya. 


Allah yang memulai penciptaan (makhluk), kemudian 
mengulanginya kembali; kemudian kepada-Nya kamu 
dikembalikan. 


10. 


11. 


Pesan-pesan utama 


Kabar kehancuran Romawi. 
Kemenangan itu datang dari Allah. 
Allah tidak akan mengingkari janji-janji-Nya. 


1. 
2 
2. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Perintah untuk melihat dan belajar dari sejarah. 
Perintah untuk belajar dari negeri lain. 

3. Allah tidak pernah menzalimi orang atau suku atau bangsa apapun 
dan di manapun, akan tetapi merekalah yang berbuat kezaliman 
itu sehingga layak untuk dihukum. 


پا 


JA 


ےہ 


بصوص م Bee‏ 


_ ود < 
تم wy‏ 


ar > 
O 


© 


cle‏ وهن 
NE‏ 


$. 
” 


ہے ہو 
| 


سه » 

3 عا 
ARA‏ 
ن حهد 


0 
3۳ 


و 
ی ما 


Cs, 
al 


۱ 
Y 


میں 


۱ 


od 
Z کم‎ 
ن سمل‎ 


s 


1 .. عر 4 
لظلم Ope‏ 


Y 


22 


- 


١ Lu 


کر ےہ 


22 
£ 


,> و 
eN 2)‏ 


y 


> 
.. 75 
lai e 


sr 
مه وهو‎ 


هی و 


DIY > ر‎ 


سے ور 


من 


=, 


vz = 


2267 
lols 


Gr LG 
0ئ‎ 


و 


gue: ءائینا‎ ۳ 


| 


wi 


Gr re reap NE سس‎ 
- 


[2 


Val 


۹ >, 


3 
4 


al‏ ومن د 


ہے اعد اسه 


25. Nasehat untuk Anak 
Luqman 31 : 12-19 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


> ماج 220 عو ay A AL‏ نی کو E Lo AAE‏ مد at‏ 
os‏ م الا مور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش ف الارض 
f de‏ ےہ 4 os‏ م 


Terjemah 


12. Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada Lukman, yaitu, 
“Bersyukurlah kepada Allah! Dan barangsiapa bersyukur (kepada 
Allah), maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri; 
dan barangsiapa tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya 
Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” 


13. Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia 
memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau 


mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan 


(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” 
14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) 


kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam 
keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 
usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang 
tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. 


15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku 
dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang 
itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah 
keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang 
kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat 
kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang 
telah kamu kerjakan. 


(Lukman berkata), “Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu 
perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di 
langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya (balasan). 


Sesungguhnya Allah Mahahalus, Mahateliti. 


Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) 
berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar 
dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya 
yang demikian itu termasuk perkara yang penting. 


Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena 
sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. 
Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 


membanggakan diri. 


Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. 


Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” 


16. 


17. 


18. 


19. 


Pesan-pesan utama 


Nasehat untuk anak. 
Ajakan untuk selalu bersyukur. 
Perintah berbakti kepada orang tua. 


۳ 
2; 
3 


Pesan-pesan lainnya 


Orang yang bersyukur kepada Allah merupakan orang 
yang bersyukur untuk dirinya sendiri, dia akan merasakan 
manfaatnya. 

Sedangkan orang yang kufur, hal itu tidak mengurangi kekayaan 
Allah. 


Syirik itu merupakan kezaliman yang terbesar. 


1. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


26. Rasulullah saw Merupakan Suri Teladan 
Bagi Manusia 


Al-Ahzab 33 : 21-24 


BAN‏ ے E AAA‏ 20 ?35 علو gh‏ رر 
قالوا la‏ ما وعدنا 7 ó 3123; NA‏ الله ورصولة, وما 
ہے كرو 200 577 کر او 
زاد الا Cry ale an‏ من ash‏ رال صدقوا ما 
کت کے نهم من pies KA‏ گن د ک2 
MIST >‏ 


27 8 
Qin y papan EA] ANI Gd 2 ت‎ 


نے کے 17 3 AZ‏ کر 


isd غفورا‎ as هم ین الله‎ de توب‎ NA ol Sa 


© 


Terjemah 


21. Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 
dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat 


Allah. 


Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan 
(yang bersekutu) itu, mereka berkata, “Inilah yang dijanjikan 
Allah dan Rasul-Nya kepada kita.” Dan benarlah Allah dan 
Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan 
keislaman mereka. 


Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang 
menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di 
antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada (pula) 
yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah 
(janjinya), 

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar 
itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia 
kehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh, Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 


22. 


23. 


24. 


Pesan-pesan utama 


Rasulullah saw merupakan suri teladan bagi manusia. 
Kisah perang Khandak. 


Sikap seorang mumin. 


1. 
2; 
3: 


Pesan-pesan lainnya 


Orang-orang mu'min ada yang benar-benar mempercayai janji- 
janji Allah. 

Orang yang percaya dengan janji Allah akan melihat kebenaran 
janji itu. 

Orang munafik masih bisa diampuni dosanya jika ia bertaubat 


(jika Allah menghendakinya). 


۳ 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


27. Muhammad adalah Manusia yang Dipilih 
Menjadi Nabi dan Rasulullah 


Al-Ahzab 33 : 40-48 


565 BI رسو‎ SESS RAN یا‎ KE 
ین مامت‎ CEC UL ch Ka )تہ‎ 6 edi 

AO سیخ بک ويلا‎ WS) USES لوا لله‎ 
Í, ÓN KAN SG Kee JA ll 
As rih یو‎ ad WD) رجیما‎ Sunil seas A 
۳ با ام نا‎ © AAC 


شهدا ومشرا Sy‏ دعب Jl‏ الله باذنه وسراجا 
VER LO b‏ 
و 777 7G‏ سم Ego‏ 


res‏ و 


Terjemah 


Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, 
tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu. 


Wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah kepada Allah, dengan 
mengingat (nama-Nya) sebanyak-banyaknya, 


dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan petang. 


Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikat-Nya 
(memohonkan ampunan untukmu), agar Dia mengeluarkan 
kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan Dia 
Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. 


Penghormatan mereka (orang-orang mukmin itu) ketika mereka 
menemui-Nya ialah, “Salam,” dan Dia menyediakan pahala yang 
mulia bagi mereka. 


Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi 
saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, 


dan untuk menjadi penyeru kepada (agama) Allah dengan izin- 
Nya dan sebagai cahaya yang menerangi. 


Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin 
bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. 


Dan janganlah engkau (Muhammad) menuruti orang-orang 
kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah engkau hiraukan 
gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah 
Allah sebagai pelindung. 


40. 


41. 


42. 
43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


Pesan-pesan utama 


1. Muhammad adalah manusia yang dipilih menjadi Nabi dan 
Rasulullah. 
Tugas-tugas seorang Rasul. 


3. Orang mu'min diperintahkan untuk banyak berzikir. 


Pesan-pesan lainnya 


Tugas seorang Rasul antara lain: 
Menjadi saksi; 

Membawa kabar gembira; 
Memberi peringatan; 


Mengajak orang ke jalan Allah; 


AA A 


Sebagai cahaya yang menerangi umat. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


28. Perintah bertaqwa kepada Allah 
Al-Ahzab 33 : 70-73 


34 مه ۶ 


(cate SÁ LE‏ انوا 
KA SI‏ وب ا و Bi‏ 
38 ورا CCA O Ke‏ دعل Na‏ 

asis q db GA HN JE 
0000 س٦‎ BLOB E کان‎ 
na والمترکت وينوب الله على‎ o 
Ge ا اقم کے‎ sill 


Terjemah 


70. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada 
Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, 


71. niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni 
dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, 
maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung. 


72. Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada 
langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan 
untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan 
melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh 


manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh, 


73. sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan 
perempuan, orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan: dan 
Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan 
perempuan. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 


Pesan-pesan utama 


1. Perintah bertaqwa kepada Allah. 
2. Perintah untuk berkata benar. 
3. Manfaat yang didapat bagi orang yang taat dan bertaqwa. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Manusia sebagai pemikul amanah pengelola bumi. 
Sifat dasar manusia adalah sering salah dan bodoh. 

3. Allah terus menerima taubatnya orang-orang yang beriman, laki- 
laki maupun perempuan. 


4. Allah itu Maha penerima taubat dan Maha Penyayang. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


29. Manusia Diciptakan dari Nutfah 
Yasin 36 : 77-83 


Z = - 

- م رو رض عن کے Cl‏ کی ہے wea‏ 
le‏ الزی جعل ya‏ الشجر الا" J‏ نارا فإذا 
Z te, 422427 Ge 1% - gf, Apo, AF‏ 


a 
TG A ee هر 177ھ‎ Art هدو‎ ee Te - 
CE) العليم‎ IE متلهم بل وهو‎ Sle عدر عل أن‎ 


BRET EM TA es Ar 5‏ کے ےی 
مره إذا اراد سیکا أن Sone) US ¿Sl Jee‏ 
o‏ ضز AD‏ و vh‏ کے ےو کے LA‏ 

Cry ÓN oct SEX sena SN 


ہے 


Terjemah 


77. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa Kami 
menciptakannya dari setetes mani, ternyata dia menjadi musuh 
yang nyata! 


78. Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami dan melupakan asal 


kejadiannya; dia berkata, “Siapakah yang dapat menghidupkan 
tulang-belulang, yang telah hancur luluh?” 

Katakanlah (Muhammad), “Yang akan menghidupkannya ialah 
(Allah) yang menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha 
Mengetahui tentang segala makhluk, 

yaitu (Allah) yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, 
maka seketika itu kamu nyalakan (api) dari kayu itu.” 

Dan bukankah (Allah) yang menciptakan langit dan bumi, 
mampu menciptakan kembali yang serupa itu (jasad mereka 
yang sudah hancur itu)? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha 
Mengetahui. 


Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia 
hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu. 
Maka Mahasuci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala 
sesuatu dan kepada-Nya kamu dikembalikan. 


79. 


80. 


81. 


82. 


83. 


Pesan-pesan utama 


Manusia diciptakan dari Nutfah. 
Allah yang akan menghidupkan lagi manusia setelah mati. 
Kun Fayakun. 


1. 
2, 
3. 


Pesan-pesan lainnya 


Proses penciptaan manusia. 

Ketika Allah mampu menciptakan langit dan bumi dengan segala 
isinya, maka akan sangat mudah bagi Allah untuk mengembalikan 
manusia setelah kematiannya. 

Di Tangan Allah semua kekuatan dan kepada Allahlah semua 
akan kembali. 


ie 
2: 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


30. Dialog Allah dan Malaikat 
Sebelum Penciptaan Manusia 
Saad 38 : 71-88 


SAE 


(A A-‏ ,= ۱ ص رھ رو 
)63 مك YA‏ في A‏ دشرا (S6 © ab y‏ > 
PEF 4 e‏ 7 رر 2 AI‏ 


ونفخت وید ون وی A‏ متجییت Ww)‏ مسجد SAN‏ 


e \ PE? SES Sl As 


7 و 


(۱ 

9 

\ 

N 

4 
y 

CA 

Gat o 

\ 

\ 
JAN 

UN 

\ 
"E 
8 \ 

y 

N 

DN 

Cao 
T 
1 

\ 

N 
۹5 
ER 
1 AN 
CAN 

TN 


O KA 


۱ 
\ 
N 
اہ‎ 
1 LAN 
N 
en 
عا‎ \ 
Y 
A 
: \ 
AN 
١ ۳ 
1 
\ y 
ek 
“ha 
۰ 
ct 
CA 
SN 
N 
1 
\ 
ہت‎ E 


\ 


Em 
6: 
CN 
\ 
il 
No 
ed 
مت‎ 
"— 
AN 
AJ 
z 
GAN 
t 
Un 
Cr 
PAN 
N 
1 
N t 
AN 
“ N 
NAN 
ے6‎ 


L, £‏ 0 
A» 471 > Gr‏ 
فإنك من المنظرد إن يوم الوقتِ المعلوم 
AL Gr‏ > 
ی 76 EE z © < 4 as‏ و و و = < د ہے 
2 


TPL کو‎ 58 WA te 7 AS 1 -A 7 
ول باه بعد ہے‎ 22 L 


Terjemah 


(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, 


“Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. 


Kemudian apabila telah Aku sempurnakan kejadiannya dan Aku 
tiupkan roh (ciptaan)-Ku kepadanya; maka tunduklah kamu 
dengan bersujud kepadanya.” 


Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, 


kecuali Iblis; ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan 


yang kafir. 


(Allah) berfirman, “Wahai Iblis, apakah yang menghalangi 
kamu sujud kepada yang telah Aku ciptakan dengan kekuasaan- 
Ku. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu (merasa) 
termasuk golongan yang (lebih) tinggi?” 

(Iblis) berkata, “Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau 
ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah.” 


(Allah) berfirman, “Kalau begitu keluarlah kamu dari surga! 
Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. 


Dan sungguh, kutukan-Ku tetap atasmu sampai hari 
pembalasan.” 


(Iblis) berkata, “Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada 
hari mereka dibangkitkan.” 


(Allah) berfirman, “Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan 
yang diberi penangguhan, 


sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya (hari 
Kiamat).” 


PL, 


72. 


73: 


74. 


7 


76; 


77. 


78. 


79. 


80. 


81. 


(Iblis) menjawab, “Demi kemuliaan-Mu, pasti aku akan 
menyesatkan mereka semuanya, 


kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara mereka.” 


(Allah) berfirman, “Maka yang benar (adalah sumpahku), dan 
hanya kebenaran itulah yang Aku katakan. 


Sungguh, Aku akan memenuhi neraka Jahanam dengan kamu 
dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka 
semuanya. 


Katakanlah (Muhammad), “Aku tidak meminta imbalan sedikit 
pun kepadamu atasnya (dakwahku); dan aku bukanlah termasuk 
orang yang mengada-ada. 

(Al-Qur'an) ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh 


alam. 


Dan sungguh, kamu akan mengetahui (kebenaran) beritanya 


(Al-Qur'an) setelah beberapa waktu lagi.” 


82. 


83. 
84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


Pesan-pesan utama 


Dialog Allah dan Malaikat sebelum penciptaan manusia. 
Perintah Allah kepada Malaikat dan Jin untuk sujud kepada 
manusia. 

Penolakan Iblis untuk bersujud kepada manusia. 


L 


Pesan-pesan lainnya 


Malaikat menta’ati Allah dan bersujud kepada manusia. 

Setan diusir dari surga. 

Setan merasa lebih terhormat dari manusia. 

Setan dipersilahkan menggoda manusia. 

Hamba-hamba Allah yang shaleh yang tidak mampu digoda 


syetan. 


ےہ شی لیر تع وف 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


31. Potret Orang Kafir di Akherat 
Al-Zumar 39 : 71-74 
SoG mm 
Ga 7 haaa کمروا ال‎ oll 6.25 
£ Ast, AE رو ےہ‎ PER 5 کے‎ 2 2 

ER NE I 

منز 2 AL‏ سے 

Sek >‏ و Sau‏ :> دوه 6 مدا ch a,‏ 
ate‏ 2 ا ےہ > ۶۸ سره 

Bes ds © موب‎ an AS حقت‎ > 


“ss 


A 


ya >l oo بو‎ 


Ara LI ۹‏ رهم 1 1 زُمرا aa‏ لا 
ai‏ ای مت وم 
طبر LST Gan‏ بر SAM‏ 


AZ A 27 sen ET a Ez 77 


AEA “us 4 الارض‎ ES, Er DAL ¡A 
4 KATI 32 oe 
O AA فم‎ 


Terjemah 


Orang-orang yang kafir digiring ke neraka Jahanam secara 
berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya 
(neraka) pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata 
kepada mereka, “Apakah belum pernah datang kepadamu rasul- 
rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu 
dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan (dengan) 
harimu ini?” Mereka menjawab, “Benar, ada,” tetapi ketetapan 


azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. 


Dikatakan (kepada mereka), “Masukilah pintu-pintu neraka 
Jahanam itu, (kamu) kekal di dalamnya.” Maka (neraka Jahanam) 
itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang 


menyombongkan diri. 


Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke 
dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka 
sampai kepadanya (surga) dan pintu-pintunya telah dibukakan, 
penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, “Kesejahteraan 
(dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu! Maka masuklah, 
kamu kekal di dalamnya.” 


Dan mereka berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi 
janji-Nya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada 
kami sedang kami (diperkenankan) menempati surga di mana 
saja yang kami kehendaki.” Maka (surga itulah) sebaik-baik 


balasan bagi orang-orang yang beramal. 


71. 


12. 


73. 


74. 


Pesan-pesan utama 


1. Potret orang kafir di akherat. 
2. Potret orang bertaqwa di akherat. 


3. Rasulullah sudah diutus untuk mengingatkan semua manusia. 


Pesan-pesan lainnya 


Orang kafir dulu di dunia mengingkari rasul-rasul Allah. 
Surga dan neraka itu memiliki beberapa pintu. 


Surga dan neraka dijaga oleh para Malaikat. 


چپ ۳ 


Surga itu kekal. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


32. Istiqomah 
Fussilat 41 : 30-35 


Con 


Kae í iż AZ 


کک[ آلا US‏ و و ون 
Sais © ics 2‏ ف ee‏ 
ESA‏ کم فیها ما که آنفسکم لد 4 


ھچ = 


ÍA >. T AL te ہے یھ م وک‎ 
Yp E ومن‎ e ماتد‎ 
2A? م‎ 4 Wwe og 
MEA بک دكا‎ 
coi Ge سس سم کي نگ هو ری‎ “AN 
ag A NGGI 


WA ۳ Ar 8, MI رم‎ Ao vo 7 کے‎ 
G Operant عداوة کان‎ sa y GL الزی‎ Isla 


22 


E ات با‎ ies 


Terjemah 


Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan kami adalah 
Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka 
malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata), 
“Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati; 
dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah 


dijanjikan kepadamu.” 


Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan 
akhirat; di dalamnya (surga) kamu memperoleh apa yang kamu 


inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. 


Sebagai penghormatan (bagimu) dari (Allah) Yang Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 


Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang 
menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, 
“Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah 


diri)?” 


Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah 
(kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang 
ada rasa permusuhan an-tara kamu dan dia akan seperti teman 


yang setia. 


Dan (sifat-sifat yang baik itu) tidak akan dianugerahkan kecuali 
kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali 
kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang 


besar. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


3. 


Pesan-pesan utama 


1. Istiqomah. 
2. Allah adalah walinya orang-orang yang istiqomah. 
3. Kebaikan tidak sama dengan Keburukan. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Orang yang beriman dan terus istiqomah, akan tenang hati dan 
hidupnya. 
Janji surga untuk mereka yang istiqomah. 


3. Lawanlah keburukan dengan metode dan cara yang terbaik. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


33. Kemenangan 
Al-Fath 48: 1-6 


إا SU AAI ) CA AS‏ من OES‏ وا 
dde Tn HE‏ بدك هط AA A‏ 
أله SAN IA ... Ing as‏ في فلو aiii‏ 
ادا JI‏ اينهم وو AANG GNI‏ 56 
لت کا 0 کی Mandi‏ از 

SAMA ‘na ےت‎ Ay Me FEA 


A و‎ 


” 


pori PAT 77% 15 > کر‎ Ar 3GP z رح عا‎ PAT 
عد ل‎ E 


دايرة | Labs A‏ الله le‏ وا 
Vina Sa;‏ 


Terjemah 


Sungguh, Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang 


nyata. 


Agar Allah memberikan ampunan kepadamu (Muhammad) atas 
dosamu yang lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan 


nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, 


dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat 
(banyak). 


Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang- 
orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan 
mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit 
dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana; 


Agar Dia masukkan orang-orang mukmin laki-laki dan 
perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai- 
sungai. Mereka kekal di dalamnya dan Dia akan menghapus 
kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut 


Allah suatu keuntungan yang, besar, 


dan Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, 
dan (juga) orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang 
berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat 
giliran (azab) yang buruk dan Allah murka kepada mereka dan 
mengutuk mereka serta menyediakan neraka Jahanam bagi 


mereka. Dan (neraka Jahanam) itu seburuk-buruk tempat 


kembali. 


1. 


Pesan-pesan utama 


1. Kemenangan. 
2. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. 


3. Allah akan memasukkan orang beriman ke surga. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Allah akan menjebloskan orang munafik dan musyrik ke neraka. 
2. Allah yang menenangkan hati orang yang beriman. 


3. Allah juga mempunyai pasukan di langit maupun di bumi. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


34. Muhammad adalah Rasulullah 
Al-Fath 48 : 27-29 
CI سید‎ NGE CA BS أذ‎ 
de روا ر سسا‎ 5 
DHAN ses ا زوس‎ 
بد ذو لوک کتک کا‎ KA شي تاک تا‎ 


هو sa‏ ںا رسود , و ودين Zl‏ لیے Je‏ 


” 


” = ہے + so SS vt zw sg‏ ہے beer‏ ہے 
wia, ia 07 LK oa‏ دسول Pine‏ والزين 
سے 22 Arm 4G > 200 > AC? AA oA‏ 

5 بد‎ een 2,08% وا رهم رک‎ el) > | Je AS sa ee 


ce Z بدح‎ 
۰ 


E هر ور‎ “Eo, wor 
فی وجوههم من أثر السجود‎ Al الله ورضوانا‎ 


EEE‏ 777% حور 
ذلك متلهم فی اور وله JAN‏ كزرع اخرج ache‏ 
ATA AG‏ سکوی eb e sey SE‏ 
srr Ž sa 22‏ هم > 7° o‏ < 47 
a‏ الله AS A (hes a Soll‏ منہم مُعفرة 


Terjemah 


Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang 
kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki 
Masjidilharam, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, 
dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, 
sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa 
yang tidak kamu ketahui dan selain itu Dia telah memberikan 


kemenangan yang dekat. 


Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk 
dan agama yang benar agar dimenangkan-Nya terhadap semua 


agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. 


Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama 
dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi 
berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk 
dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Pada wajah 
mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat- 
sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Taurat dan sifat-sifat 
mereka (yang diungkapkan) dalam Injil, yaitu seperti benih yang 
mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu 
menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya, tanaman itu 
menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak 
menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang- 
orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan 


dan pahala yang besar. 


27. 


28. 


29. 


Pesan-pesan utama 


1. Muhammad adalah Rasulullah. 
2. Allah lah yang mengutus Muhammad sebagai Nabi dan Rasul- 
Nya. 


3. Orang mumin akan saling mengasihi sesama mumin. 
g g 8 


Pesan-pesan lainnya 


1. Kisah dan isyarat bahwa Makkah akan kembali ke tangan ummat 
Islam. 
Islam datang membawa kebenaran. 

3. Satu dari tanda orang mu'min adalah di wajahnya ada cahaya 
bekas sujud. 

4. Orang mu'min dan beramal shaleh akan diberi ampunan dan 


pahala yang besar berupa surga. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


35. Etika Berinteraksi dengan Rasulullah 
Al-Hujurat 49 : 1 - 6 


as (48 1 KA 57 ID ۵ fw IG 


n وا‎ aaa تق الله و‎ nela JAN ا‎ ARES qu 
AAA نوا‎ NON 
بالقول گجھر ےت‎ e GA صوتِ‎ 


چم 22 سل G 022 AR‏ 3821 ہے Go y‏ م AI‏ م 

۰ ... ۰ 8 y 

تسچ ae‏ إن الذین یخضون 
کے £ a‏ 1 کے لے و AÈ‏ ہرم 


150 Sisa اعت‎ ere a 
DS AG کان يرا لهم‎ GE ES 
C أن تصوأ‎ FS ف با‎ EEE ال ےامنوا إن‎ Fly 

O nah HUA دام‎ GS 


Terjemah 


Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendahului 
Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, 
Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 


Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu meninggikan 
suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata 
kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) 
sebagian kamu terhadap yang lain, nanti (pahala) segala amalmu 
bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. 


Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi 
Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya 
oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan 
dan pahala yang besar. 


Sesungguhnyaorang-orangyangmemanggilengkau (Muhammad) 


dari luar kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti. 


Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui 
mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 


Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang 
kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, 
agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan 
(kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu 


itu. 


1. 


Pesan-pesan utama 


1. Etika berinteraksi dengan Rasulullah. 
2. Hati-hati dengan berita yang bersumber orang fasik. 
3. Jangan mendahului Rasulullah saw. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Bertaqwalah kepada Allah. 
. Allah itu Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
3. Jika tidak hati-hati dengan berita yang disampaikan orang, fasik, 
maka dampak negatif akan dirasakan. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


36. Keutamaan Orang yang Beriman 
dan Berilmu 


Al-Mujadalah 58 : 9 11 


کے کس | سج — 


CAR NG fer eel سے‎ wher ہے‎ TA Ae یر‎ 
بالاثم والعدور‎ lark فلا‎ KAS لا‎ Gele NEE 


ومَعَصِيت ee ÓN‏ 
١‏ ہو م : سس هن وم ل م سك م /> یہ 4177 a‏ 
Sa KODE‏ ليحرت ءامنوا 


0 ہا 
Y d =‏ 

ZA الہ‎ Ka ری‎ rT 31 $ Z5 >< A DA 

ولس د هم os MES‏ الله على الل فلوم الموینون 


Terjemah 


9. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan 
pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan 


dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah 


tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada 
Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan kembali. 


Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk (perbuatan) 
setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedang 
(pembicaraan) itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada 
mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah hendaknya 


orang-orang yang beriman bertawakal. 


Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 
“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, 
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 
dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan 
mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 
Mahateliti apa yang kamu kerjakan. 


10. 


11. 


Pesan-pesan utama 


Keutamaan orang yang beriman dan berilmu. 
Larangan berbicara yang tidak baik. 
Anjuran untuk berbicara yang baik. 


1. 
2 
3: 


Pesan-pesan lainnya 


Perintah bertaqwa kepada Allah. 
Ramalan itu datang dari syetan. Orang mu'min akan selalu 


bertawakal kepada Allah. 
Anjuran untuk berbagi tempat duduk. 


1. 
2 


- 
w 
UN 

> 


Bere 


لعلهم 


- 


GS 


وح “ 


Y 


سو وح سا 
yd‏ 


y 


nw 


| 


Gr 


لله 


CY 5 2 


3 


4 
„U 


€ و 
۳ 
b‏ 
| 


Y wa id 
هد‎ U; 


زا ال 


?7“ 
لقرء 


> 47 
ان 


۱ 


1 


s) 5 
2 
„> 
Ese 


اح 


AA‏ صرح سا 
valh‏ 

= > 
E 


2 
AT > 
Ko 


\) پت‎ 
a 

\ . 

©) DEN 


Al-Hasyr 59 : 18-24 


37. Bekal untuk Akhirat 


Mencapai Shalat Khusyu' dengan Memahami Bacaan Imam 


DAN SERING DIBACA IMAM 


AYAT-AYAT AL-QUR'AN POPULER 


» 


DA BENG . رت‎ NG Al 72 eE 21 1 Sat 


Da 


Terjemah 


Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah 
dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada 
Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu 
kerjakan. 


Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, 
sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka 
itulah orang-orang fasik. 


Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni- 
penghuni surga; penghuni-penghuni surga itulah orang-orang 


yang memperoleh kemenangan. 


Sekiranya Kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, 
pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan 
takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami 


buat untuk manusia agar mereka berpikir. 


Dialah Allah tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mengetahui 
yang gaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 


Dialah Allah tidak ada tuhan selain Dia. Maharaja, Yang 
Mahasuci, Yang Mahasejahtera, Yang Menjaga Keamanan, 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23: 


Pemelihara Keselamatan, Yang Mahaperkasa, Yang Mahakuasa, 
Yang Memiliki Segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang 


mereka persekutukan. 


24. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang 
Membentuk Rupa, Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa 
yang di langit dan di bumi bertasbih kepada-Nya. Dan Dialah 
Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 


Pesan-pesan utama 


1. Bekal untuk Akhirat. 
2. Beda antara surga dan neraka. 


3. Kedahsyatan al-Qur'an. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Jangan jadi orang yang fasik. 
2. Penghuni surga adalah para pemenang. 


3. Asmaul Husna. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


38. Perdagangan Terbaik 
Al-Saff 61 : 10 - 14 


Y te be فی ین‎ pak ام ۴ کہ‎ u < 
2 و وی‎ ER ۳ fo 
Ora Ma وه یو‎ IE 


th‏ رر و ومن 
ELO A UN‏ 


~~ 7 > 57 مرو‎ 4 4 epee م‎ Go 
e >امنوأ ونوا أنصار أله‎ Gul 
de 
SB ہہ‎ ga 7% مرو‎ 7% wee As? A 27 
bya aab CA ا حوارتون فن آنصار الله‎ ua 
de 
A CAS VS 7 م‎ fe a8 By ر صا سم‎ en ۳ 
Pr عدوم‎ de | ale Cl وکفرت طايفة فایدنا‎ hfs}! بو‎ 


Terjemah 


Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan 
suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab 


yang pedih? 


(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad 
di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik 


bagi kamu jika kamu mengetahui, 


niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu 
ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan 
ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga ‘Adn. Itulah 


kemenangan yang agung. 


Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) 
pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). 


Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. 


Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penolong- 
penolong (agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah 
berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, “Siapakah yang 
akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) 
Allah?” Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, “Kamilah 
penolong-penolong (agama) Allah,” lalu segolongan dari Bani 
Israil beriman dan segolongan (yang lain) kafir; lalu Kami berikan 
kekuatan ke-pada orang-orang yang beriman terhadap musuh- 
musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang 


menang. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


Pesan-pesan utama 


1. Perdagangan terbaik. 
2. Ampunan dan Surga merupakan anugerah terindah. 
3. Pertolongan Allah itu dekat. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Allah akan membeli iman dan jihadnya orang-orang mu'min. 


2. Jadilah penolong-penolong Allah. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


39. Shalat Jum’at 
Al-Jumu'ah 62 : 9-11 


STE‏ ءامنوا إذا ودی AN‏ من توم الجمعةفاسعواً 
4 £ مھ ak por 2 a Esq ren‏ کے 2A‏ < )و لم 
لک ذم O ái‏ حبر لک إن كلتم تَعَلْمُونَ 
LEKAR A E‏ و ه. At AR‏ 
,6 فإذا Waly ONT Gig LI O‏ من 


Y 


Y 2 4 5 1 Z = G2 2 A, G2 > 
ورد‎ A SAS A 
t x 


Ger y >. از‎ A AY سمه کے‎ 4.2 24 x Elio ° Ya. 
52 3 0 ۲۶ 2, 


Terjemah 


9. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk 
melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu 
mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu 
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 


10. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di 
bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 


agar kamu beruntung. 


11. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, 
mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan 
engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, 
“Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan 
perdagangan,” dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. 


Pesan-pesan utama 


1. Shalat Jumat. 
2. Boleh berdagang setelah usai shalat. 
3. Berdagang dengan Allah jauh lebih menguntungkan. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Banyak mengingat Allah akan banyak mendatangkan manfaat 
dan keuntungan. 
2. Perintah untuk menebar ke seantero dunia untuk mencari 


rezeki. 


3. Allah adalah sebaik-baik Pemberi Rezeki. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


40. Jangan Lalai 
Al-Munafiqun 63 : 9-11 


ale ۱۳-۲ ںےہ سم‎ AT کو‎ A 4 = oN Ze 
iY ال تما ادا جاه آجلها‎ BS O) AÑ 
وہہ‎ A 
CY ہما تعملون‎ HS 

Terjemah 


9. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu 
dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan 
barangsiapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang 


yang rugi. 


10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan 
kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di 


antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya Tuhanku, sekiranya 


Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, 
maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang 
yang saleh.” 


11. Dan Allah tidak akan menunda (kematian) seseorang apabila 
waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha Teliti apa 
yang kamu kerjakan. 


Pesan-pesan utama 


1. Jangan lalai. 
2. Bersedekahlah. 
3. Ajal tidak akan bergeser. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Orang yang lalai akan menjadi orang yang rugi. 

2. Bersedekah merupakan upaya untuk melawan keserakahan dan 
ketamakan. 

3. Bersedekahlah sekarang, mumpung kematian belum datang. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


41. Musibah 
Al-Taghabun 64 : 11- 18 


»/ At رس و<‎ at > مد ال‎ 4 - Kn 
۰ £ ۲ 
الله ومن وین بالله يبد‎ Yah III ب من‎ 
o 4 ye o E YA ze = er 
A سار م‎ A te Se ےہر ہم یھ 2 کہم‎ 
اطیعوا | اطیعوا‎ (ry عليم‎ eo” PN الله‎ , 
A IST >» A 9 3 


)( امین‎ SIN AS de الل توت تیش نما‎ 
Di که ال ہو ول له‎ 
ررکم‎ SS الیک ایک من‎ 4 © 
bas (PAs AS re 
EEO O Sd AA LG 
AI A se Are, 
E AS 
E USS ail 123 إن‎ O Spal oh یک‎ Ass 
yur Sir نا اللہ شور‎ Sate í ۳ 
O SANA Cali 

ره ۳ 


Terjemah 


Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali 
dengan izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya 
Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha 


Mengetahui segala sesuatu. 


Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu 
berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah 
menyampaikan (amanah Allah) dengan terang. 


(Dialah) Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang- 
orang mukmin bertawakal kepada Allah. 


Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri- 
istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka 
berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan 
dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah 


Maha Pengampun, Maha Penyayang. 


Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan 
(bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar. 


Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu 
dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik 
untuk dirimu. Dan barang-siapa dijaga dirinya dari kekikiran, 


mereka itulah orang-orang yang beruntung. 


11. 


12. 


15. 


14. 


۱3: 


16. 


17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman 


yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu 
dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha 


Penyantun. 


18. Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yang Maha Perkasa, 
Maha Bijaksana. 


Pesan-pesan utama 


1. Musibah. 
2. Perintah menta'ati Allah dan Rasul-Nya. 
3. Anak dan istri bisa menjadi fitnah. 


Pesan-pesan lainnya 


Tugas Rasulullah adalah penyampai. 
Orang mu'min hendaknya bertawakkal kepada Allah. 
Bertaqwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. 


Bersedekah adalah lebih baik. 
Orang yang meminjamkan Allah maka akan dilipatgandakan 


Aa 


gantinya. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


42. Perintah untuk Bertaubat yang Nasuha 
Al-Tahrim 66 : 8-12 


ے 
e‏ 


AS “3. WA 


> يو لس دسل لييح‎ A Gea 
ِا توبة ہر ان‎ pr ءامنوا‎ IM 1 


5 2 مایخ peel‏ جنك ری من 


وا وو مرو م ar 7 Ge al‏ رر 
Y 4” 7 4 > pr ALA‏ 


a‏ ا ea‏ لا 
ES‏ ار EAA ORIPA SE BO‏ 


“ey ص‎ Rss y 73727 7 GI 


جهد الکمار whe BEG, Saal,‏ مم ےت 
EHEN GE el‏ 
oh‏ ارت ea)‏ نك من Co‏ عباد نا TE‏ 


4 g2 vr rt rt 


SAT وقیل‎ Eb ak مرت‎ CECE AGS 


” 


LS LO E آلگار‎ 
LE Ike do >) 5 A قرعورے اد‎ DA 
لو الظلمیک‎ 2 


ويحنى من من فرعوت a‏ دی يت | 


MOB GG Bal LN 


= D A Lyr > Y, 1 = 24 2 A 
MES رها‎ A E5325 o 
Dad 
Terjemah 


8. Wahai orang-orang yang beriman! Bertobatlah kepada Allah 
dengan tobat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan 
kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan 
kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, 
pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang- 
orang yang beriman bersama dengannya; sedang cahaya mereka 
memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil 
mereka berkata, “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami 
cahaya kami dan ampunilah kami; Sungguh, Engkau Mahakuasa 


atas segala sesuatu.” 


9. Wahai Nabi! Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang 
munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka 
adalah neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat 
kembali. 


10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh 
dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang 
hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri 
itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu 
tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksaan) Allah; 
dan dikatakan nn kedua istri a “Masuklah kamu berdua 


ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka).” 


11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang 
beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, “Ya Tuhanku, 
bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga 
dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan 


selamatkanlah aku dari kaum yang zalim,” 


12. dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka 
Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) 
Kami; dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan 


kitab-kitab-Nya; dan dia termasuk orang-orang yang taat. 


Pesan-pesan utama 


1. Perintah untuk bertaubat yang nasuha. 
2. Manfaat bertaubat. 


Pesan-pesan lainnya 


1. Perumpamaan orang yang baik dan tidak baik. 


KUMPULAN 


AYAT-AYAT AL-QUR’AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu’ dengan Memahami Bacaan Imam 


Penutup 


Ze‏ ے چس 


Keindahan ayat-ayat al-Qur’an terdapat dalam setiap ayatnya 


dan disemua surat. 


Kemu jizatan al-Qur'an terdapat dalam setiap ayat dan disemua 


surat. 


Hanya manusia yang mempunyai keterbatasan ingatan, 
pemahaman, perasaan, dan kemampuan berinteraksi. Akibatnya, 
keindahan ayat-ayat itu ada yang dapat merasakannya dan ada yang 
belum. Ada yang dapat merasakannya pada ayat tertentu berbeda 


sentuhannya dengan ayat yang lainnya. 


Pemaparan 42 kumpulan ayat-ayat di atas, dilengkapi dengan 
kesimpulan sederhana, semoga dapat membantu ummat Islam yang 
mayoritas mutlaknya masih awam, memahami pesan-pesan Allah 


yang disampaikan melalui bacaan imam dalam shalat. 


Apa yang penulis telah lakukan hanyalah upaya untuk 
memudahkan dan mendekatkan. Tentu masih jauh dari target yang 
diinginkan sendiri oleh penulis. Ke depannya buku ini akan dilengkapi 
dengan penafsiran ayat-ayat tersebut oleh para ulama tafsir kenamaan. 
Untuk itu penulis sendiri tidak menafsirkannya, penulis hanya akan 
menukil tafsiran-tafsiran yang ada dengan copy 100 % dari kitab- 


kitab mereka yang penulis akan terjemahkan sendiri. 


Semoga apa yang sudah penulis lakukan ini memberikan manfaat 


buat ummat Islam. Dan semoga kita akan semakin memahami pesan- 

8 P 
pesan al-Qur'an, shalat kita makin khusyu' dan kualitas keilmuan kita 
semakin baik. 


Sekali lagi penulis sadar, kesalahan dan kekhilafan mungkin saja 
terjadi. Untuk itu saran dan kritik membangun sangatlah ditunggu. 
Semoga buku berikutnya dapat segera diterbitkan. Amin 


Walhamdu Lillahi Robbil Alamin. 


Indeks 


: Kumpulan 7 

: Kumpulan 2, 23 dan 40 
: Kumpulan 6 

: Kumpulan 6 dan 13 

: Kumpulan 22 

: Kumpulan 14, 8 dan 37 
: Kumpulan 20 

: Kumpulan 38 

: Kumpulan 8 

: Kumpulan 10 

: Kumpulan 17 

: Kumpulan 37 

: Kumpulan 11 dan 12 

: Kumpulan 39 

: Kumpulan 15 dan 25 

: Kumpulan 11 

: Kumpulan 4, 9 dan 29 

: Kumpulan 1 

: Kumpulan 4, 12, 15, 23 dan 26 
: Kumpulan 27 
: Kumpulan 35 
: Kumpulan 41 
: Kumpulan 19 


AYAT-AYAT AL-QUR'AN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu' dengan Memahami Bacaan Imam 


و یہ > 


KUMPULAN 


Ahli kitab 

Ajal 

Akhirat 

Allah 

Allah Nur 
Al-Qur'an 
Amalan Buruk 
Ampunan 
Ampunan Allah 
Anak Yatim 
Bani Isra'il 
Bekal Akhirat 
Beramal Shaleh 
Berdagang 
Bersyukur 
Berwudhu 
Bumi 
Diturunkan Al-Qur'an 
Dosa 

Dzikir 

Etika 

Fitnah 

Fungsi al-Qur'an 


Harta Anak Yatim : Kumpulan 0 


Hidup dan Mati : Kumpulan 12 

Ibadur Rahman : Kumpulan 23 

Iman : Kumpulan 2, 33 dan 36 
Islam : Kumpulan 5 dan 6 
Istigomah : Kumpulan 22 dan 32 
Isyarat perebutan Makkah : Kumpulan 34 

Jangan Lalai : Kumpulan 40 

Kalimat Allah : Kumpulan 0 

Kebaikan dan Keburukan : Kumpulan 2 
Kebenaran : Kumpulan 18 dan 19 
Kehancuran Romawi : Kumpulan 24 
Kemenangan : Kumpulan 24 dan 33 
Ketuhanan Allah : Kumpulan 5 

Kisah Isra’ : Kumpulan 17 

Kisah Khandak : Kumpulan 26 

Kisah Nabi Ibrahim : Kumpulan 15 

Kisah Nabi Musa : Kumpulan 17 

Kisah Nabi Yusuf : Kumpulan 14 

Kufur : Kumpulan 15 dan 25 
Kun fayakun : Kumpulan 29 

Langit : Kumpulan 4, 9 dan 29 
Mahar : Kumpulan 0 

Malaikat : Kumpulan 30 dan 31 
Masjid : Kumpulan 22 

Metode berdakwah : Kumpulan 16 
Muhammad : Kumpulan 19, 27 dan 34 
Mu'min : Kumpulan 2, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 


34, 36, 38 dan 41 


: Kumpulan 41 

: Kumpulan 25 

: Kumpulan 36 

: Kumpulan 19 

: Kumpulan 23 dan 42 

: Kumpulan 33 

: Kumpulan 23 

: Kumpulan 10, 21, 29 dan 30 
: Kumpulan 20 dan 37 

: Kumpulan 38 

: Kumpulan 41 

: Kumpulan 18 

: Kumpulan 28 dan 36 

: Kumpulan 42 

: Kumpulan 10 

: Kumpulan 31 

: Kumpulan 31 

: Kumpulan 1 

: Kumpulan 5, 13, 26 dan 35 

: Kumpulan 23 

: Kumpulan 18 

: Kumpulan 16 

: Kumpulan 11 

: Kumpulan 2, 3, 8, 39 dan 40 
: Kumpulan 39 

: Kumpulan 28 

: Kumpulan 8, 20, 26, 32, 34 dan 38 
: Kumpulan 31 

: Kumpulan 22 


Musibah 

Nasehat untuk anak 
Orang beriman 
Orang sholeh 
Orang yang baik 
Pasukan Allah 
Pencipta langit 
Penciptaan manusia 
Penghuni Surga 
Perdagangan terbaik 


Perintah menta'ati Allah 


Perintah Tahajjud 
Perintah Taqwa 
Perintah Taubat 
Pernikahan 


Potret orang bertaqwa 


Potret orang kafir 
Puasa 

Rasulullah saw 
Rendah hati 

Ruh 

Sabar 

Saksi yang adil 
Sedekah 

Shalat Junyat 
Sifat dasar manusia 
Surga 

Surga dan Neraka 
Taat 


: Kumpulan 1 
: Kumpulan 2, 3, 6, 8, 16, 28, 31, 35, 36 


dan 41 


: Kumpulan 13 dan 41 
: Kumpulan 27 
: Kumpulan 9 


: Kumpulan 7 


Tanda orang Mu'min 


Taqwa 


Tawakkal 
Tugas Rasul 
Ulul Albab 


Ummat terbaik 


KUMPULAN 
AYAT-AYAT AL-OURAN POPULER 
DAN SERING DIBACA IMAM 


Mencapai Shalat Khusyu' dengan Memahami Bacaan Imam 


Shalat berjama'ah dengan imam yang fashih dan Hafiz adalah 
sebuah kenikmatan tersendiri. Sayang bacaan al-Our'an mereka 
bukan lagi pada surah-surah pendek yang sudah kita hafal. 
Mereka memilih ayat-ayat di luar juz 29 dan 30. Hasilnya, 
kenikmatan itu belum sempurna karena arti dan pesan ayat-ayat 
yang dibaca imam belum dimengerti para ma'mum yang 
sebagian besarnya adalah awam. 


Buku ini menghimpun 40 kumpulan ayat-ayat yang sering 
dipilih imam dalam bacaan shalat berjama'ah mereka. Selain 
ditambah dengan terjemah, dilengkapi juga dengan kesimpulan 
3 Pesan Besar dan beberapa Pesan-pesan lainnya yang terdapat 
dalam kumpulan ayat-ayat itu. 


Hasilnya, dengan membaca buku ini, apalagi menghafal ayat- 
ayat pilihannya, akan menjadikan kita bisa menikmati shalat 
berjama'ah di masjid-masjid besar seluruh dunia. Hal itu karena 
kita sudah memahami apa pesan-pesan dari ayat-ayat pilihan dan 
bacaan imam, bahkan, kitajuga sudah menghafalnya. 


Karena itu, buku ini sangat baik bagi mereka yang rajin shalat 
jama'ah, juga bagi mereka yang ingin menjadi imam atau sudah 
menjadi imam, namun bukan Hafiz. 


Buku ini juga dapat menjadi panduan buat santri dan 
mahasiswa. 


7 Al-Mughni Press 
| IM Komplek Masjid Baitul Mughni 
7 .ال‎ Gatot Subroto Kav.26 Jakarta 


